OPTIMASI 
OFFIGE LINUX 


PT Mega Eltra 
JU'Rahi... 
Syukur Kami 


Tutoria: — 


m “Insmod-insmod yang 
Serakah 

m Membuat Produk Zope 
Sendiri 

m Pengunci Terminal 

dengan Python 
Testi ker — m Python dan File Sistem 
m Membangun Personal 

Linux Assistant Sendiri 


Siap Kalahkan Openlftice m Kamera Digital di Linux 


m Membuat Grafik 


Berkualitas Tinggi di 
O$ Linux 
m Menjaga Keamanan 
Sistem (3) 


sil 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Migrasi "Kantor" 
ke Linux 


rogram apa yang Anda pilih untuk 

menulis makalah, menyusun 

spreadsheet, dan membuat 
presentasi, jika komputer Anda 
menggunakan sistem operasi MS 
Windows? Kami menduga Anda memilih 
Word, Excel, dan PowerPoint. Mengapa? 
Karena kami sering melihat di kantor- 
kantor, MS Windows hampir selalu 
berpasangan dengan MS Office. Bisa 
jadi, Anda tidak punya pilihan, karena 
hanya MS Office yang ada di komputer 
Anda, meskipun ada beberapa program 
yang serupa dengan MS Office. 

Bagaimana jika komputer Anda telah 

bermigrasi ke sistem operasi Linux, dan 
Anda ingin program office yang free? 
Kami menduga Anda akan mencari 
program di Linux yang mirip dengan MS 
Office. Di Linux ada KOffice dari KDE, 
beberapa aplikasi office dari GNOME, 
dan OpenOffice. Mungkin pilihan Anda 


besar distro Linux saat ini telah 
menyertakan OpenOffice, seperti Red 
Hat, Mandrake, dan Knoppix. 
Sebenarnya OpenOffice juga tersedia 
untuk MS Windows, tapi karena usianya 
baru sekitar setahun, belum banyak 
dikenal oleh pengguna MS Windows. 

Sebagai dampak dari diberlakukannya 
UU HaKl, beberapa perusahaan di 
Indonesia saat ini mulai bermigrasi dari 
MS Windows ke Linux, dan dari MS 
Office ke OpenOffice. Kami sering 
menerima pertanyaan seputar proses 
migrasi ini. Sebagian besar tidak 
menemukan masalah yang berarti untuk 
bekerja dengan OpenOffice, karena ada 
Writer untuk menggantikan Word, Calc 
menggantikan Excel, dan Impress 
menggantikan PowerPoint. Tapi, apa 
pengganti MS Access? 

Saat ini Anda tidak dapat membuka file 
Access di OpenOffice, karena OpenOffice 
memang tidak menyediakan database 
sendiri seperti Access. Tradisi di dunia 
open source dan free software adalah lebih 
baik memanfaatkan program yang ada 
daripada membuat sendiri, karena akan 
buang-buang energi. OpenOffice 
menyediakan tool Data Source dan Auto 
Pilot untuk mengakses database melalui 
ODBC, misalnya. Banyak pilihan database 
di Linux, antara lain MySOL dan 
PostgreSOL yang lisensinya free. Jadi, jika 
Anda tidak bisa bermigrasi dari Access, 
salah satu solusinya adalah menggunakan 
OpenOffice-ODBC-MySOL/PostgreSOL.A 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


akan jatuh pada OpenOffice. Sebagian Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, | Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: 
Deetje Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 
230-5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - 
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: 
(021)4682-6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar 
tanggung jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX AGUSTUS 2003 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


INFO 


INUX 


File Edit View Insert Format Tools Window Help 


Juli/Katemm:z204 Se) PANEN 
z — 
6 


| file:/7/T#InfoLINUX/LAYOUT /E disi. 


31 Tim 


Jptima: 


IM | da 
ii | 
4 

(3 

8 


Office Linu 


Aplus AP-984 TextMaker Frozen Bubble 1.0.0 


Kembali, lab /nfol/INUX mendapatkan | Bulan Mei yang lalu, SoftMaker Bagi penggemar gameyang datang 
pinjaman sebuah motherboard yang Software yang bermarkas di dari dunia Windows, tentunya Puzzle 
mendukung penggunaan processor Nurnberg, Jerman telah melepas Bubble bukan merupakan game yang 
Intel. Kali pertama kami mendapatkan | sebuah aplikasi pengolah kata untuk asing. Permainan menjatuhkan 
motherboard ini kami cukup dibuat Linux yang bernama TextMaker. kelompok bola kecil berwarna sama 
bingung. Sebab, kami tidak tahu siapa Sebelum ini, TextMaker hanya... dengan tembakan bola kecil... 
produsen... Hana i 


4 InroLINUX AGUSTUS 2003 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 ULASAN 
Pengantar: Cegah Kerusakan — 22 
ULASAN CD Komputer Sekarang! Mengolabo- 
Memutar MP3 dan VCD di 6  Aplus AP-984 23 2 2 
Red Hat 9 Sapphire Radeon 9800 Pro 23 raSI ka n Li NnuUX 
Atlantis 
SURAT PEMBACA 10 Plextor CD-R Premium 4 1 di Mainframe 
Prolink Chameleon 150A 24 
BERITA APC ES Series 525 VA 25 Setelah menyelesaikan 
Linus Fokus di OSDL 11 Fujitsu Siemens D1561 25 sarjananya di STT Telkom, 
WebSphere Buat Pekerja Mobile 12  TextMaker 27 kini System Engineer anak 
Mod Chip Xbox Open Source” 12  Code2HTML 0.9.1 28 perusahaan Bank BNI ini 
Akses Database SAP dari 12  Cadubi 1.2 29 melanjutkan S2-nya di 
MysSOL Frozen Bubble 1.0.0 30 Uh esibs Tadonesia, 
IBM Perkenalkan ThinkPad G40 13  TuxType 1.5.1 31 Sebuah pengalaman 
Series : : 
Notebook HP Berbasis Centrino 13 BISNIS ANESr, di Danaayan 
IBM Perkenalkan Solusi 13 UU HaKI, Syukur Kami Sudah — 48 mengolaborasikan Linux di 
Messaging Migrasi mainff. An Lalu, 
bagaimana ceritanya? 
OPINI TUTORIAL 
I Made Wiryana: 14  Insmod-insmod yang serakah 49 
Bir, Sepak Bola, dan Mitos Membuat Produk Zope Sendiri 52 
Sang Pakar (2) Pengunci Terminal dengan 57 
Budi Rahardjo: 15 Python 
Mau Jadi Hacker? Python dan File Sistem 60 
Michael S. Sunggiardi: 16 Membangun Personal Linux 64 
Linux Masih Menjadi Daya Tarik Assistant Sendiri 
Kamera digital di Linux 69 
KLINIK 18 Membuat Grafik Berkualitas 72 
tinggi di Linux 
KLINIK IBM 20 Menjaga Keamanan Sistem (3) 76 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau perjphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda melihat 
Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat Linux 
Ready, yaitu: 


( P4 “ 


MSI FX5200 X-Micro FX5600 Epson Stylus Photo 915 


www.infolinux.web.id InroLINUX AGUSTUS 2003 5 


| Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Memutar MP3 dan 
VCD di Red Hat 9 


Linux tidak lagi terkesan angker. Desktopnya kian menarik dan 
banyak variasi. Ada KDE dan GNOME yang mirip Windows. 
Bahkan distro Red Hat yang terkenal sebagai server itu juga 
memiliki aplikasi multimedia yang lengkap. 


ika Anda menggunakan distro Red 

Hat 9 dengan tiga CD, dari hasil 

download atau membeli (misalnya 
Buku Mini InfoLINUX Red Hat 9), Anda 
tidak bisa langsung menjalankan VCD 
(file berekstensi .DAT) dan MP3. Ini 
berbeda dengan Mandrake 9.X. Namun, 
Anda tidak perlu kecewa. CD /nfoLINUX 
edisi ini menyertakan file-file yang 
diperlukan untuk itu. 

Berbekal CD InfoLINUX ini dan distro 
apa Red Hat, Mandrake, atau Debian, 
Anda dapat membuat sendiri distro Linux 
yang langsung memutar video dan musik, 
tanpa instalasi, seperti InulLinux. Jika Anda 
merasa berat dengan KDE dan GNOME, 
ada window manager ringan, IceWM. 


hari, seperti web browser Mozilla 1.4 
dan Netscape 7.1, OpenOffice.org1.0.3, 
SOTO-2003 (berbasis OpenOffice.org), 
word processor TextMaker versi Trial, 
dan iso Mandrake khusus Firewall (lihat 
Gambar). 


Red Hat 9 tidak menyertakan paket-paket 
untuk menjalankan file MP3 karena 
persoalan lisensi MP3 yang tidak lagi free. 
Sebagai gantinya, kini tersedia format OGG 
yang kemampuannya setara dengan MP3. 
Jika Anda masih memiliki file-file lagu 
MP3, Anda tetap dapat menjalankannya di 
Red Hat. Caranya sebagai berikut. 
Pastikan bahwa XMMS telah 
terinstalasi. Red Hat menyediakan menu 
untuk instalasi progarm, yaitu redhat- 


Static NAT, and server Proxy for ARP address 


| Classical Masguerading: 
| Add Masg - 


System Setup | 
Intemet Access 


IN 1 etn0:0.0.0.0y0 192.168.0.1 
Services 


| Dintenace Jsuimer Jang 


ra 
at 


| mic ip Jentertacefintema TI Hosis Local 


191 130.252.100.18 eth0 


| 
(1 Proxy ARP rules: 
(lada Proxy ARP rule S3 


| 
| Server IP Jintemal InterfacejExtemal interface|Have Route 
| eth0 k 


Monitoring 


Tools 


55.186.235.4 eth1 


Menu grafis konfigurasi MNF viai web 


6 InroLINUX AGUSTUS 2003 


1011.2 


Yes Yes in 


No 


www.infolinux.web.id 


config-packages (Add/Remove Applica- 
tion). Tapi, lebih cepat jika Anda bisa 
menggunakan perintah di terminal atau 
console (istilah Windows adalah prompt). 
Lalu cek dengan perintah sebagai berikut: 
# rpm -ga | grep xmms 


Jika XMMS sudah terinstalasi, akan 
muncul dua baris sebagai berikut: 
xmms-1.2.7-21.p 
xmms-skins-1.2.7-21.p 


Instalasi paket xmms-mp3123-1.2.7- 
21 (RPM) yang ada di CD InfoLINUX: 
# mount /mnt/cdrom 
# cd /mnt/cdrom/mp3 
# rpm -ivh xmms-mpg123-1.2.7-21.1386.rpm 


Jalankan ulang XMMS, lalu buka file- 
file MP3 koleksi Anda. Gambar 1 
memperlihatkan XMMS sedang memutar 
lagu MP3 dengan skin dan plug-ins 
visualisasi. 


MPlayer merupakan pemutar video dan 
musik yang dapat mengenali berbagai 
format, misalnya dari CD audio dan 
DAT. File DAT adalah format yang 
biasanya digunakan untuk VCD. File ini 
tidak bisa langsung di-copy dengan 
perintah cp menjadi file biasa, tapi bisa 
dijalankan dengan MPlayer. Untuk meng- 
copy-nya, Anda dapat menggunakan 
mencoder atau vcdrip (salah satu aplikasi 
dalam suatu paket vcdimager). 
Langkah-langkah menginstalasi 
MPlayer di Red Hat 9: 
@ Jalankan terminal atau console. 
@ Masukkan CD ke drive. 
@ Mount CD dengan perintah “mount / 
mnt/cdrom”. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


“ MPlayer - Video 


rus's Home 


n : 
BLA (Alai | star Offic stuson)3tnsonid Dspectrurr 


txvws - (bopene | “(The GIM sg Ana 


& Gambar 1. XMMS memutar Lagu MP3 


@ Pindah ke direktori mplayer dengan 
perintah “cd /mnt/cdrom/mplayer”. 

@ Instalasi dengan perintah “rpm -ivh “" 
(tanda “ artinya menginstalasi semua 
paket dalam direktori kerja saat ini, 
yaitu /mnt/cdrom/mplayer/). 


Jika tidak ada pesan kesalahan (kalau 
ada warning, untuk sementara abaikan 
saja), Anda siap menjalankan VCD. Ada 
dua program, yaitu murni command line 
(mplayer) dan command line plus 
interface grafis (gmplayer). 

Perintah ini akan memutar VCD trak-2 
tanpa menu, dengan tampilan dapat 
dibesarkan (zoom). Tambahan opsi -fs 
akan langsung menampilkan pada layar 
penuh (full sceen). 
$ mplayer -vo x11 -fs -zoom vcd://2 


Dengan mengubah perintah mplayer 
menjadi gmplayer, akan muncul menu 
seperti pemutar VCD konvensional. 
Untuk mengecilkan gambar, tekan 
tombol (ESC). Lihat Gambar 2. 
$ gmplayer -vo x11 -zoom vcd://2 


Untuk lebih jelasnya penggunaan 
perintah-perintah mplayer, silakan baca 
kembali tutorial MPlayer di /nfoLINUX 
Juni 2003. 


Mencoder 

Mencoder merupakan salah satu program 
command line untuk mengolah atau 
mengopi file VCD (.DAT) menjadi file 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


& 


BLA (AK Hd vote -vedii MPlayer 


j IE OB nJuloa | 
trus @infoinux |8ttrus @infoinux |estScreenshot.pl | Es A04 


& Gambar 2. GMPlayer Memutar Film dari VCD 


digital mpeg atau avi. Jika MPlayer ber- 
fungsi sebagai decoder, Mencoder sesuai 
namanya berfungsi sebagai encoder. 

Langkah-langkah instalasi paket 
Mencoder dalam bentuk rpm mirip dengan 
proses instalasi mplayer. Jika instalasi 
secara berurutan, lame harus lebih dahulu 
dari Mencoder karena /ibrary-nya 
dibutuhkan oleh Mencoder. Lame juga 
berfungsi untuk mengubah format suara 
WAV dan lainnya menjadi MP3. 

Perintah berikut ini akan meng-copy 
file video mulai dari trak-2 hingga selesai. 
File hasilnya diberi nama video.avi. Hati- 
hati, ruang harddisk kosong harus 
minimal 700MB untuk menampung 
sebuah VCD, karena ukuran file video 
mpeg dan avi masih tetap besar. 
$ mencoder -vcd 2 -o video.avi -oac copy - 
OVC copy 


Proses yang dijalankan mplayer dan 
mencoder akan ditunjukkan di layar moni- 
tor, seperti Gambar 3. Untuk men- 
jalankannya, coba dengan perintah berikut: 
$ gmplayer -vo x11 video.avi 


Petunjuk atau manual lengkap tentang 
mplayer dan mencoder dapat Anda baca 
dengan mengetikkan perintah “man 
mencoder"”. 


Vcdxrip 

Vcdxrip atau vcdrip hampir sama 
fungsinya dengan salah satu fungsi 
mencoder, yaitu meng-copy atau 


www.infolinux.web.id 


mengubah file VCD (DAT) menjadi 
mpeg. Program ini merupakan bagian 
dari paket Vcdimager. Kami hanya 
menyertakan paket source dalam bentuk 
tarball. Untuk menginstalasinya, Linux 
Anda harus siap dengan program untuk 
kompilasi (gcc) dan perlengkapannya. 
Berikut ini langkah-langkah standar 
ekstrak file tarball, kompilasi, dan 
instalasinya. Ketika menjalankan perintah 
“make install” Anda harus bekerja 
sebagai root. Jalankan perintah su jika 
saat ini Anda masih sebagai user biasa. 
$ cd /mnt/cdrom/vcdimager 

$ tar xzvf vcdimager-0.7.14.tar.gz -C /tmp 
$ cd /tmp/vcdimager-0.7.14 

$ ./configure 

$ make 

$ su 

password — 

# make install 


Cara menggunakan vcdrip juga mirip 
dengan mencoder, yaitu dengan perintah 
di konsole. Contoh berikut ini akan 
mengubah semua file .DAT dalam VCD 
menjadi MPEG. Anda perlu menyiapkan 
ruang harddisk paling tidak 700MB. 
$ vcdxrip —cdrom-device — /dev/hdc 


IceWm, desktop ringan 
untuk Red Hat 9 

Red Hat 9 Personal atau versi download 
hanya menyertakan desktop berat, yaitu 
KDE dan GNOME. Sebenarnya Red Hat 
juga menyertakan window manager 


InroLINUX AGUSTUS 2003 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


hd rus@infolinux:..... 


Elle Edit View Terminal Go | 


Help 

directory 

Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 50 audio & 136 video codecs 
File not found: 'frameno.avi' 


Reading config file /home/rus/.mplayer/mencoder: No such file or directory | 


adr-1 ctrl-4 format-2 00:02:00 mode: 202 
adr-1 ctrl-4 format-2 00:27:00 mode: 202 


track 01: 
track 02: 
success: format: 0 data: 0x47CF34 - 0x1C76D398 
MPEG-PS file format detected. 

VIDEO: 
x288 fps:25.00 ftime 


Opening audio decoder: Imp3lib1 MPEC layer-2, layer-3 
MP3lib: init layer283 finished, tables done 


AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 28000-»176400 (224.0 kbit) 
i 1: 


dec: 3) afi 


Selected audi 3lib 


3lib MPEG layer-2 


videocodec: framecopy (352x288 24bpp fource-10000001) | 
audiocodec: f£ramecopy (format-50 chans-2 rate-44100 bits-16 bps-28000 sample-1) 
Writing AVI header... 


Pos:  0.9s 22f (0x) Ofps Trem:  Omin  Omb A-V:0.084 (O:224J 
Skipping frame! 
Pos: 1.25 32£ (08)  Ofps Trem: 1lmin 224mb A-V:0.084 (1146:2241 
Skipping frame! 
Pos: 1.6s 42f (0x) Ofps Trem: 1lmin 236mb A-V:0.084 (1144:224J 
Skipping £rame! 
Pos: 4.0s  1OAf (OX) 82fps Trem: 10min 347mb A-V:0.080 (1141:2241 
Skipping frame! 
Hos: 49.0s 1230f (1x) 125fps Trem: 8min 432mb A-V:0.047 (1141:2241 


Aster SJ Julasedoe 


MPEG1 352x288 (aspect 8) 25.00 fps 1140.0 kbps (142.5 kbyte/s) 
0400 


Elo Edt View Go Folder Message Tools Setings Helh 


1A09A asb TN AU 


Folder 


Subject 


(sender 


Ii @-Local Folders 


| inbox 


| 8348 AM 


(diStarOffice 5.2 - lulascd-0s/EM 


"PN Kala 


rus @infolinux:- 


aa The GIMP 


S3 ri Juloa 
3:48 AM 


& Gambar 3. Tampilan proses kerja Mencoder 


sangat sederhana, twm, tapi kurang 
nyaman bagi yang sudah terbiasa di 
desktop lengkap. CD edisi ini 
menyertakan desktop ringan, namun 
cukup menarik dan sangat mudah 
digunakan oleh pemula, yaitu IcWM. 
Dengan IceWM, bukan berarti Anda 
tidak dapat menjalankan aplikasi KDE dan 
GNOME. Di sinilah kelebihan IcewM dan 
window di Linux umumnya. Gambar 4 
memperlihatkan window manager IcewWM 
sedang menjalankan file manager Nautilus 
(GNOME) dan program e-mail Kmail (KDE). 
Instalasi IceWM di Red Hat sangat 
mudah karena menggunakan paket RPM. 
# cd /mnt/cdrom/icewm 
# rpm -ivh " 


File-file konfigurasi IceWM terletak di 
direktori /usr/share/icewm. Ada tiga file 
yang harus diketahui jika Anda ingin 
mengedit, yaitu preferences (konfigurasi 
utama), menu (daftar aplikasi yang dapat 
diakses dari Start), dan toolbar (daftar 
ikon di bagian bawah layar). 

Setiap user dapat mengatur desktop 
masing-masing, dengan meng-copy 
ketiga file itu ke dalam direktori /home/ 
user/.icewm/ lalu mengedit sesuai 
kebutuhan. Misalnya, Anda ingin 
mengganti background dengan gambar 
foto.jpg. Edit file preferences, cari kata 
background, lalu buat baris berikut ini. 
#Desktop background image 
DesktopBackgroundlmage - "/home/user/ 
foto.jpg” 


8 InroLINUX AGUSTUS 2003 


4 Gambar 4. 


Untuk menjalankan IceWM secara 
manual, bukan melalui menu login di X 
Window, buat file .xinitrc di direktori / 
home/user dengan contoh isi sebagai 
berikut: 
nautilus$ 
icewm 


Dua baris di atas akan menjalankan file 
manager nautilus (GNOME) dan window 
manager IceWM secara bersamaan. Cara 
menjalankan kali pertama: 
startx — — :1 


(Tambahan — :1 bertujuan agar tidak 
bentrok dengan X Window yang sedang 
berjalan. Jika belum ada X Window, 
cukup startx). 


Lima Langkah Membuat 
Distro 
Jika Anda ingin menyimpan album video, 
musik atau rekaman lainnya dalam bentuk 
distro Linux, Anda dapat dengan mudah 
menggunakan vcdimager atau Mencoder 
dan Emovix. Keuntungannya, bisa 
dijalankan di komputer tanpa harddisk 
atau tidak mengganggu sistem harddisk. 
CD distro yang berisi Linux dan file 
multimedia ini juga dapat diakses dari 
sistem operasi yang sedang berjalan, 
Linux, Windows, Macintosh, dan lain-lain 
yang memiliki program pemutar VCD. 
Lima langkah berikut ini telah dicoba 
pada komputer Pentium I, 233 MHZ, 
dengan distro Knoppix/Debian. 


www.infolinux.web.id 


- | - Telematika) expired date 2004 (asosiasiwarnet-.. R Rusdiah @ Micronics 
| - Re: (lndoWLIJ Pelayanan Telkom 


aka-diver09.4-12138610m 
2737 K 


temelmodulealk209.4- 


Re: (lndoWLIJ Re: Pelayanan Telkom 


- IindowLil Re: (Telematika) OpenVIew Operation ...ivan@bisinfo.co.id 
Re: (Telematika) OpenView Operation & NNM for...ivan@bisinfo.co.id 


- fino 


abadb09440.886.pm ——akauts09440.286.pm 
Za 1070 K 


asn 
apa 


ca-lhane 
127k 


15me-393.112:286.pm 


1. Menentukan file video atau musik 
yang akan dimasukkan ke distro. 
File harus dalam format digital, 
misalnya mp3, ogg, mpeg atau yang 
lain. Jika file aslinya masih berbentuk 
VCD (dat), Anda harus mengubah lebih 
dahulu menjadi mpeg dengan 
mencoder atau vcdxrip. CD audio 
harus diubah dengan cdparanoia atau 
cda2wav menjadi file wav. Agar 
Ukuran file menjadi lebih kecil, format 
wav dapat diubah (encode)/ menjadi 
mp3 dengan lame, atau diubah menjadi 
ogg dengan oggenc. Perubahan dari 
CD audio juga bisa secara langsung 
dengan program berbasis window grip. 
Selengkapnya tentang kelima program 
ini dapat Anda baca di InfoLINUX 
Januari 2003. 

Sebagai contoh untuk percobaan, 
penulis menggunakan file rekaman talk 
show Linux di acara “e-LifeStyle 
MetroTV" tahun lalu. File dari perekam 
video sudah berbentuk mpg, yaitu 
rus.mp9g. 


2. Instalasi emovix sebagai aplikasi untuk 
membuat distro multimedia. 

Paket Emovix yang disertakan dalam CD 

edisi ini berupa source tarball. Ekstraksi, 

kompilasi dan instalasi dilakukan dengan 

cara biasa. 

# cd /mnt/cdrom/emovix 

# tar xzvf emovix-0.8.Orc1.tar.gz -C /tmp 

# cd /tmp/emovix-0.8.0rc1/ 

# .Iconfigure 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


FipsEncode DI Rip partial rack 


Ain. On: Play) cument sector 5491 


Encoder 


| (abort Bipsang'Encode| |. a 
| (abort Ripping Oni: 
DDJ Sean 


Encoder: lame 


MP3 executable 


MP3 command-line (-h -b 9 Saw Sem 


MP3 Tle format |/ttatamomertus/mp3/6A/KA/GL Ki 


Rip: ldle 
MP3: Idle 


SI 


& Gambar 5. Grip mentransfer CD ke MP3 


# make 
# make install 


3. Membuat iso CD yang berisi Linux 
dan film MPEG. 
Emovix merupakan aplikasi yang dapat 
menggabungkan file mutimedia dengan 
distro Linux “Live-on CD”. Emovix 
menyediakan mkmovixiso sebagai 
pengganti mkisofs. Perintah membuat iso 
distro multimedia ini cukup satu baris 
berikut ini. 
# mkmovixiso -t “Distro Acra TV" -o 
metrotv.iso rus.mpg 


4. Membakar (burn) file iso ke CDR atau 
CDRW. 
Gunakan Xcdroast, Groaster atau aplikasi 
pembakar CD berbasis grafis lainnya. 
Perintah cdrecord juga dapat digunakan 
untuk membakar CD dengan cara cepat. 
Keterangan: -v untuk menampilkan 
proses, dev menunjukkan kode cdrom 
yang ditentukan dengan perintah 
“cdrecord -scanbus”, speed menentukan 
kecepatan maksimum, dan metrotv.iso 
adalah nama file iso yang akan direkam 
ke CDR/CDRW. 
# cdrecord -v dev-0,2,0 speed -12 
metrotv.iso 


5. Menguji distro dengan cara merestart 
komputer dengan CD distro multimedia. 
Jika berhasil, distro akan langsung 
menjalankan video yang ada di CD. 
Untuk mengganti CD, tekan ICtril ICJ. 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Versi 0.98alpha10 


(2) 04-23-2002 oleh T. Niederreiter 


Enter Volume ID: 


Directories 


Ketik help untuk mendapatkan petunjuk 
lebih lanjut cara menggunakan distro 
multimedia ini. Misalnya, eject untuk 
mengeluarkan CD, dan vcd untuk mulai 
menjalankan VCD kembali. Tekan IAIt| 
IF21 untuk mengatur volume. Kembali 
tekan (Alt) IF1) untuk menjalankan musik 
atau film. 


Mandrake Multi Network 
Firewall 

Distro Linux Mandrake telah populer 
sebagai desktop. Sebenarnya Mandrake 
juga mengeluarkan distro yang khusus 
untuk firewall, yaitu Multi Network 
Firewall (MNF), yang disebut juga 
sebagai MandrakeSecurity. Distro ini 
sangat cocok untuk berbagai 
kebutuhan mulai dari server warnet 
(warung Internet), Internet Sharing di 
kantor, hingga server firewall yang 
kompleks. Berbagai aplikasi jaringan 
disertakan dalam distro ini, antara lain 
iptables, koneksi Internet dengan 
berbagai modem (analog, ISDN, 
ADSL, dan modem cable), DHCP, 
proxy Sguid, DNS, IDS (/ntrusion 
Detection System), dan VPN (Virtual 
Private Network). 

Di CD InfoLINUX edisi ini, distro 
Linux Mandrake MNF disertakan dalam 
format file ISO. Sebelum 
menginstalasinya, Anda harus 
membakarnya ke CD-R atau CD-RW 
dengan program pembakar CD yang 
biasa Anda gunakan. 


www.infolinux.web.id 


& Gambar 6. Pembakar CD 


Proses instalasi distro MNF sama 
mudahnya dengan distro Mandrake 
standar, yaitu menggunakan menu teks 
dan grafis. Meskipun distro ini tidak 
menyertakan X Window, pengelolaannya 
sangat mudah dan menarik, karena 
menggunakan aplikasi berbasis web. 
MNF menggunakan web server yang 
aman (https) dengan port 8443. Jika 
alamat IP server ini 192.168.1.160, 
Anda dapat mengakses dengan web 
browser ke alamat https:// 
192.168.1.160:8443/. Jadi, Anda 
dapat mengonfigurasi server dengan 
menu-menu administrasi secara remote 
(dari jauh melalui jaringan). MNF juga 
dilengkapi SSH untuk /ogin secara 
remote dengan aman. 

Anda tidak dituntut memahami 
perintah-perintah iptables, dan tidak 
harus mengetahui serta mengedit isi file- 
file konfigurasi jaringan dan firewall ini. 
Semua perintah dan perubahan 
konfigurasi akan dilakukan oleh aplikasi 
administrasi melalui web. Anda cukup 
memahami konsep dasar jaringan, yang 
penjelasan lengkapnya juga tersedia 
dalam buku manual. 

Buku manual dalam format PDF 
disertakan dalam CD /InfoLINUX edisi 
ini. Sedangkan manual dalam format 
HTML dapat diakses melalui Internet 
dengan alamat http://doc. 
mandrakelinux.com/MandrakeLinux/ 
90c/en/MNF-User.htmll.& 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


InroLINUX AGUSTUS 2003 9 


SURAT PEMBACA 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk 
menjadi milik /nfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. 
Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: 


redaksi@infolinux. co.id. 


E-mail pengirim Klinik 

Saya ingin mengusulkan dalam 
rubrikasi Klinik InfoLINUX juga 
disertakan e-mail pengirimnya, jangan 
hanya ditulis via e-mail saja. Dengan 
begitu, memudahkan pembaca lain 
dalam memberikan alternatif solusi 
yang sedang dihadapi itu. Saran saya 
yang lain InfoLINUX membahas 
bagaimana melakukan codec (coder/ 
encoder) format video di LINUX. 

Saya juga setuju dengan saudara 
Supri di Bogor, InfoLINUX edisi 
mendatang menyertakan kernel GNU/ 
Hurd, FreeBSD, OpenBSD, atau kernel 
lain yang bersifat Free (Free di sini 
sebuah kebebasan tentunya). 

Saat ini saya memakai Red Hat 9.0 
(Shrike). Saya ingin memberikan 
masukan jika InfoLINUX ingin 
membuat buku mini yang berisi Red 
Hat 9.0 (Shrike). 

Karena pada distro tersebut tidak 
terdapat plug-in XMMS untuk 
memutar lagu berformat MP3. Plug-in 
tersebut adalah file /ibmpg123.s0 dan 
libmpg123.la. Karena ada 
permasalahan paten, Red Hat tidak 
menyertakan plug-in tersebut, namun 
Anda mungkin dapat memaketkan atau 
mengekstraknya dari distribusi lain 
seperti yang saya lakukan. 

HERMAWAN AGUNG SUSILO WIJOYO 
VIA EMAIL 


Terimakasih atas usulan dan saran-saran 
Anda. —Red. 


Mencari Knoppix 

Salam untuk redaksi. Saya membaca 
InfoLINUX Juni 2003, di sana 
dijelaskan bahwa pada InfoLINUX 
Januari 2003, CD yang disertakan 
adalah CD Knoppix. Kebetulan edisi 
tersebut saya tertinggal. Bagaimana 
caranya agar saya bisa mendapatkan 
edisi tersebut? Karena saya sangat 
memerlukan sekali CD Knoppix 


10  InroLINUX AGUSTUS 2003 


tersebut. Maklum, saya baru mengenal 
Linux, jadi saya mencari yang 
termudah untuk dipelajari. Mohon 
bantuan redaksi, terimakasih. 
MUHAMMAD ERFAN 
VIA EMAIL 


Mencari Knoppix juga 
Apakah InfoLINUX pernah membahas 
CD live Linux seperti Knoppix? Kalau 
pernah, di edisi berapa? Ngomong- 
ngomong, mengapa /nfoLINUX di 
Padang susah didapat ya? 
Terimakasih. 
HARIANTO 
VIA EMAIL 


Knoppix 3.1 ada di edisi Januari 2003. 
Knoppix 3.2 ada di edisi Mei 2003. 
InfoLINUX susah didapat? Saran kami 
ada baiknya Anda berlangganan. 
Hubungi Ibu Netty (bagian Sirkulasi) di 
Telp. (021) 4682-6816, 461-6779, 
faks. (021) 4682-6817.—Red. 


Distro InfoLINUX 
Saya ingin usul bagaimana jika 
InfoLINUX membuat distro sendiri, 
khususnya untuk home user plus 
antivirus di dalamnya. 
DONNY NUGROHO 
VIA EMAIL 


Tutorial, tutorial, dan 
tutorial 

Saya ingin mengomentari mengenai 
tutorial yang ada di InfoLINUX. Sejak 
InfoLINUX berubah format dari yang 
abstrak ke gambar foto model terasa 
ada penurunan kuantitas pembahasan 
tutorial. Apalagi 16 halaman belakang, 
untuk beberapa edisi tidak berubah, 
semakin terasa saja hampanya bahasan 
tutorial. 

Menginjak tahun 2003, angin segar 
terlihat berhembus dari /nfoLINUX. 
Mulai cover sampai isi sudah ada 
perubahan yang cukup signifikan. Dan 


www.infolinux.web.id 


saya sangat menghargai dengan 
bertambahnya halaman tutorial 
(menjadi kurang lebih 32 halaman). 
Bertambahnya halaman itu sangat 
membantu saya sebagai seorang 
newbie, terimakasih. 
GATOT 

VIA EMAIL 
Buku Mini Linux 
Salam untuk redaksi. Di edisi 
InfoLINUX lalu, saya lupa edisi berapa, 
saya melihat ada iklan tentang Buku 
Mini InfoLINUX. Karena saya seorang 
pemula Linux, rasanya saya ingin 
memiliki buku mini itu. Harapannya, 
saya bisa mendalami Linux lebih jauh 
dengan cepat. Lalu, bagaimana cara 
mendapatkan buku tersebut? 

IRAWAN 
VIA EMAIL 


Mohon maaf, Buku Mini InfoLINUX yang 
diterbitkan /nfoLINUX sudah habis 
terjual. Anda bisa menunggu Buku Mini 
InfoLINUX lainnya. —Red. 


Berlangganan InfoLINUX? 
Banyak e-mail yang masuk ke redaksi 
InfoLINUX menanyakan bagaimana 
cara mendapatkan edisi-edisi 
InfoLINUX yang telah lalu atau ingin 
berlangganan. Anda bisa 
menghubungi bagian sirkulasi 
InfoLINUX di: 


Ibu Netty 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021) 4682-6816, 461- 
6779 

Faks. (021) 4682-6817 


Khusus buat Anda yang ingin 
berlangganan, Anda bisa langsung 
mengisi form berlangganan yang 
disertakan /InfoLINUX. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Linus Fokus di OSDL 


Demi proyek open source, Linus Torvalds, sang penemu Linux, 
hengkang dari perusahaan chip dunia, Transmeta. Lalu, di dunia 


apa Linus akan berkonsentrasi? 


rang nomor wahid di pengem- 
bangan aplikasi open source, 
Linus Torvalds akan berkon- 
sentrasi penuh mengembangkan (kernel) 
Linux versi terbaru, 2.6. Karena 
keinginan kuatnya itu, Linus pergi 
meninggalkan Transmeta dan 
memutuskan bekerja penuh di OSDL 
(Open Source Development Lab). 
Kepindahan Linus dari Transmeta ke 
OSDL memberi angin segar bagi 
komunitas Linux. Apalagi belakangan 
komunitas Linux tengah 'panas' akibat 
tuntutan SCO pada IBM. Dan seperti 
diberitakan di media-media Internet, Linus 
bahkan termasuk pihak yang dianggap 
'bersalah' oleh SCO. 
Peran Linus dalam OSDL mirip dengan 
peran seorang kapten dalam tim sepak 


bola. Linus memilikistugas mengatur tim 
yang terdiri dari ribuan pengembang Linux 
yang tersebar di seluruh dunia. “Sudut 
pandang Linus:dan petunjuk darinya akan 
memberi nilai, tambah pada pihak yang 
terlibat dengan Laboratorium kami,” kata 
CEO OSDL, Stuart Cohen kepada CNET. 

Linus4pun menganggap 
kepindahannya itu sebagai sebuah 
keanehan. “Agak aneh, akhirnya saya 
bekerja secara resmi untuk sesuatu yang 
sudah saya kerjakan selama 12 tahun 
terakhir,” kata Linus. Linus juga 
menambahkan bahwa kepindahannya ke 
OSDL memang harus segera dia lakukan 
mengingat kernel Linux versi 2.6 akan 
segera diluncurkan. 

Kernel Linux 2.6 sering disebut-sebut 
sebagai versi dunia nyata dari Linux. Di 


Sekilas Info dari Dunia TI 


mana Linux dengan kernel terbaru itu 
dipersiapkan sepenuhnya untuk 
digunakan sebagai produk komersial 
ataupun bisnis. Sementara versi 
sebelumnya, 2.5, lebih sering dianggap 
sebagai versi kelinci percobaan dari 
sistem operasi dengan pertumbuhan 
paling pesat di dunia. 

Mengenai tuntutan SCO yang 
menyeret-nyeret namanya, Linus 
berkomentar bahwa dirinya bukan orang 
yang tidak peduli pada hak cipta dan 
kekayaan intelektual. “Secara pribadi 
saya memanajeri lebih banyak hak cipta 
dan kekayaan intelektual yang berharga 
daripada yang pernah dimiliki oleh SCO, 
dan saya melakukan itu dengan serius,” 
jelasnya pada CNET. 

OSDL didirikan pada tahun 2000 
dengan tujuan meningkatkan 
kemampuan Linux, terutama untuk 
diterapkan di bisnis dan perusahaan 
besar. Termasuk di antara nama-nama 
yang mendukung berdirinya OSDL 
waktu itu adalah IBM, Hewlett-Packard, 
Intel dan Caldera, dan beberapa 
perusahaan besar lainnya. AHe 


Intel Luncurkan Pentium 4 3,2GHz 


Konflik SCO-IBM, Stallman Angkat 
Bicara 


Intel Corp. meluncurkan versi baru processor Intel Pentium 4 dengan teknologi 


Hyper-Threading (HT) berkecepatan 3,2GHz. Pentium 4 3,2GHz merupakan 
chip desktop tercepat yang ada di pasar untuk beberapa bulan ini. 

Pentium 4 dengan kecepatan terbaru ini mungkin akan menjadi satu dari 
yang terakhir generasi Pentium 4 klasik. Caturwulan kedua tahun ini, Intel 
berencana memperkenalkan keunggulan Pentium 4 yang mereka sebut 
Prescott. Prescott menggunakan basis arsitektur yang sama dengan 
penambahan instruksi baru untuk proses multimedia. 

Menurut Intel, PC berbasis processor Intel terbaru ini memungkinkan 
konsumen untuk mengedit musik digital, foto, dan film secara lebih cepat. 
Walaupun sedang melakukan dua aktivitas secara bersamaan, kinerja sistem 
tidak akan terganggu. 

Dengan PC berkinerja tinggi, secara dramatis dapat mengurangi waktu 
yang digunakan untuk meng-encode media digital seperti musik, gambar 
ataupun film. Intel mengklaim, komputer yang berbasis prosesor Pentium 4 
berkecepatan 3,2GHz dengan teknologi Hyper-Threading tersebut dapat 
mengonversi video digital ke MPEG 4 hanya dalam waktu 1 menit. Di saat 
bersamaan pula, mampu melakukan encoding musik ke MP3 format dalam 
waktu 26 menit. 

Itu berarti berarti empat kali lebih cepat dibandingkan dengan 
menggunakan PC yang berbasis processor Pentium III 1GHz—yang merupakan 
processor tercepat tiga tahun yang lalu. Sebagai tambahan, mengedit foto 
dengan menggunakan processor Pentium 4 berkecepatan 3,2GHz dengan 
teknologi HT, hampir tiga kali lebih cepat dibandingkan menggunakan PC 
yang berbasis Pentium III 1GHz. Processor Pentium 4 berkecepatan 3,2GHz 
dijual dengan harga US$637 per unit untuk setiap pembelian 1.000 unit. 


www.infolinux.web.id 


Perseteruan antara SCO dengan IBM 
membuat sejumlah tokoh open source dan 
free software angkat bicara. Linus pun 
angkat bicara mengenai hal ini (lihat Linus 
Fokus di OSDL). Tidak kecuali presiden Free 
Software Foundation, Richard Stallman. 
Stallman melihat perseteruan itu sebagai 
sebuah fitnah bagi komunitas sistem GNU/ 
Linux. Dan dia menganggap bahwa SCO 
telah berbuat kekeliruan dengan menyebut 
Linux adalah salinan dari Unix. “Banyak 
orang melihat ini adalah sebuah 
pengkhianatan karena menyebut Linux 
sebagai yang tidak memiliki copyright, 
meskipun hanya sebatas kode. Dan saya 
tidak pernah melakukan komparasi antara 
Linux dengan Unix,” kata Stallman. 
Stallman juga menjelaskan bahwa Unix 
merupakan sistem operasi yang komplit dan 
Linux merupakan salah satu bagiannya. Dan 
SCO memanfaatkan kebingungan antara 
Linux dengan sistem GNU/Linux kemudian 
membesar-besarkannya. Padahal GNU/Linux 
merupakan sistem operasi GNU yang 
berjalan dengan Linux sebagai kernelnya. 


InrocLINUX AGUSTUS 2003 II 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Produsen Elektronik 
Dukung Linux 

Kabar gembira buat para 
maniak Linux. Kini sudah 
berdiri sebuah forum Linux 
didirikan oleh delapan 
produsen elektronik terbesar 
di dunia. Forum itu bernama 
Consumer-Electronics Linux 
Forum (CELF). Forum itu 
sepertinya ingin 
menunjukkan dukungan 
pada sistem operasi Linux 
untuk masa depan. 

Tujuan CELF cukup fantastis, 
yaitu mengupayakan agar 
Linux bisa menjadi landasan 
bagi perangkat elektronik 
konsumen di masa depan. 
Kedelapan produsen 
elektronik itu, di antaranya 
Hitachi, Matsushita, NEC, 
Phillips, Samsung, Sharp, 
Sony, dan Toshiba. Juga 
tersiar kabar bahwa forum 
itu juga akan mengajak IBM 
akan diajak menjadi salah 
satu anggotanya. Kalau saja 
IBM tergabung dalam forum 
itu, tentu keberadaan forum 
akan lebih diakui dunia. 
Sebab, sama-sama kita 
ketahui IBM sudah 
mengikrarkan diri untuk 
support Linux all-out. 


Gaim 0.64 

Gaim merupakan aplikasi 
instant messenger yang 
berbasis GTK2. Walaupun 
masih terus dikembangkan, 
tetapi banyak distro yang 
telah menyertakan aplikasi itu 
ke dalam bundel paketnya. 
Aplikasi biasanya dibundel 
dengan Gnome. Tetapi, bila 
dilihat dari SourceForge.net, 
aplikasi itu juga bisa Anda 
jalankan di Windows. 
Hebatnya, Gaim mampu 
mendukung berbagai 
platform, mulai AIM, ICO, 
Yahoo!, MSN, Jabber, IRC, 
Napster, Gadu-Gadu, dan 
Zephyr. Singkatnya, dengan 
Gaim Anda bisa chatting 
dengan siapa saja dan 
dengan platform apa saja. 


12 


InroLINUX AGUSTUS 2003 


WebSphere Buat Pekerja Mobile 


BM menawarkan software dan jasa-jasa 

yang menciptakan standar baru bagi roaming 
yang aman dan mulus di berbagai jenis jaringan, 
baik yang berkabel maupun nirkabel. Software 
dan solusi ini khusus ditawarkan bagi pekerja 
yang mobile dengan tingkat keamanan yang 
tinggi dari hotspot-hotspot yang ada di — 
seluruh dunia. - 

Selain itu, dengan versi terbaru — 

dari WebSphere Everyplace Connection 
Manager memungkinkan para pekerja bergerak 
itu meningkatkan produktivitas mereka. 
"WebSphere Everyplace Connection Manager 
menciptakan standar baru yang lebih tinggi 


Mod Chip Xbox Open Source 


erusahaan Australia, Hibana Pty Ltd 

dengan cerdas membuat mod chip 
Xbox berlisensi open source. Hibana 
menjual mod chip-nya dengan merk dagang 
DualMod. Mod chip adalah chip add-on 
yang dapat disatukan di motherboard 
sebagai konsol game seperti halnya Xbox. 
Mod chip ini dikembangkan agar bisa 
dipakai di berbagai konsol game dan 
beberapa DVD Player yang menyertakan 
kode hardware di dalamnya. 

Menurut Manajer Hibana, Grant Sparks, 
DualMod dapat diprogram dengan BIOS 
(basic input-output system) yang dalam hal 


bagi para pekerja yang selalu bergerak yang 
membutuhkan akses ke data mereka melalui 
berbagai jenis peralatan perkomputeran,” kata 
Achirul Djamal, Country Manager SW IBM 
Indonesia. 

Dengan menggunakan peralatan seperti 
PDA atau komputer notebook, plus 
- versi terbaru WebSphere Everyplace 
tai Connection Manager (WECM), para 
karyawan dapat berpindah-pindah (mobile) 
dan tetap menikmati akses Internet kecepatan 
tinggi yang aman menggunakan hotspot- 
hotspot Wi-Fi, selular, GPRS, CDMA, dan 
PWLAN.AHe 


ini dapat menggantikan 
BIOS-nya Xbox. Aplikas 
pengendali chip ini dibuat dengan lisensi 
open source. Artinya, kode sumber program 
tersebut dipublikasi secara bebas. 

Keputusan untuk menjadikan produk ini 
sebagai produk open source, karena hal ini 
dinilai akan mendatangkan kontribusi dari 
pihak lain untuk keperluan pengembangan. 
“Saya selalu mendukung proyek-proyek open 
source dan idealisme yang mendasarinya, 
karena ini adalah cara terbaik untuk menyadari 
bahwa sebenarnya Australia memiliki sektor 
industri TI yang kuat,” kata Sparks.AHe 


Akses Database SAP dari MySOL 


Ms berencana untuk menyertakan 
teknologi SAP ke dalam produknya. Itu 
dilakukan setelah menyatakan akusisi dari hak 
ke database SAP, SAP DB. Dua perusahaan 
itu (MySOL dan SAP) akan bekerja sama 
membangun generasi baru 
database open source, MySOL. 
Rencananya mereka akan 
menggabungkan MySOL dengan database 
SAP, sehingga memungkinkan pengguna 
database MySOL bermigrasi dan 
menggunakan fitur-fitur SAP DB. 

“MYSAP tertarik menggabungkan fitur 
SAP DB seperti penyimpanan prosedur, 


www.infolinux.web.id 


trigger, view, dan syntax SOL," kata CEO 
MySOL, Marten Mickos. “Kami dapat dengan 
mudah menggunakan fitur dan desain dari 
database dan mengimplementasikannya di 


- MySOL. Jadi, itu tentu memudahkan 
N proses pengembangan (aplikasi),” 


MY SGILS #mbah Mickos. 


Teknologi dan perjanjian lisensi 
silang antara kedua perusahaan itu untuk 
MySOL akan diubah menjadi SAP DB dan 
Anda tidak akan dikenakan biaya karena 
MySOL menggunakan GPL. Dan MySOL juga 
menerbitkan lisensi komersial untuk SAP 
DB.AHe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


IBM Perkenalkan ThinkPad Perusahaan Pengguna 
G40 Series 


Siapa bilang Linux hanya 
cocok bagi pengguna 
rumahan? Sudah banyak 
khirnya IBM ikut bermain di mobile 
desktop environment. ThinkPad G40 
begitu IBM menyebutnya. Meski berupa 


Istimewa 


P Indonesia Juli 2003 memperkenalkan 

HP Compag Business Notebook 
nx7000 PC. Notebook itu menggunakan 
teknologi mobile buatan Intel, yaitu Intel 
Centrino Mobile Technology. Tidak hanya 
itu, Anda juga bisa mendapatkan 
kemampuan Wi-Fi untuk performa kerja yang 
sampai saat ini tidak terlampaui. Tampilan 
layar HP Compag Business Notebook 


kisah sukses perusahaan- 
perusahaan dunia yang 
mobile desktop environment, IBM tetap penggunaan Linux. Salah 
melengkapi peranti ini dengan ThinkVantage satunya adalah grup Bank 
Internasional HSBC Australia. 
peranti mobile ini juga cukup bersaing, yaitu $ : 
US$1199 (termasuk PPN). AAA Tan Batas 
: : mampu menangani aplikasi- 
ThinkPad G40 tersedia dalam beberapa Baen es eta 
processor tertinggi produk ini sampai Pentium Manager Divisi Personal Computing IBM Linux di Bank HSBC tidak 
4 3,06GHz. Hadir sebagai pembicara Country Indonesia, Soeparwan Soelaeman.AHe sendiri, dia disandingkan 
dengan database Oracle. 
- - 
Notebook HP Berbasis Centrino penggunaan Linux di HSBC 
Australia sudah dilakukan 
sejak tahun 1999. 
perusahaan penerbangan 
Air New Zealand juga 
mengimplementasikan Linux 
hari. Bahkan, Air New 
Zealand bisa dibilang lebih 
berani lagi, sebab mereka 


mengimplementasikan 
Technologies. Harga yang ditawarkan untuk 
HSBC Australia 
pilihan processor. Dan dahsyatnya, spesifikasi perbankan. Keberadaan 
Usut punya usut ternyata 
Tidak hanya itu, sebuah 
dalam operasional sehari- 
menggunakan Linux untuk 


Kei . , 8 sistem transaksi yang besar. 
nx7000 PC ini juga luas, yaitu 15,4". 8 Linux di Air New Zealand 
Hadir sebagai pembicara Managing & bekerja sama dengan IBM. 
Director Imaging & Printing Group HP Dan mesin IBM yang 
Indonesia, Andreas Ruddy Diantoro, dan Jepang, Chih Ming Lam, Martin digunakan sebagai tempat 
Regional Product Manager HP Asia Pasific Wibisono, dan Budi Wahyu Jati.AHe bersemayam Linux adalah 


IBM seri Z (mainframe). 
- s pena 

IBM Perkenalkan Solusi Messaging — cie 

Compiere merupakan 
sebuah solusi ERP « CRM 
untuk perusahaan kecil 
menengah. Meskipun masih 
dalam tahap 
pengembangan, aplikasi ini 
diharapkan bisa menghemat 
biaya yang cukup besar. 
Aplikasi akan mencakup 
seluruh area, mulai 
manajemen kustomer, 
supply chain, dan akuntansi. 


BM Lotus Workplace Messaging merupa- 

kan sistem messaging berbasis web yang 
cocok bagi para pekerja yang tidak memiliki 
tempat kerja yang tetap atau akses e-mail. 
Dan memang aplikasi itu didesain khusus 
untuk mereka. Platfom aplikasi ini adalah IBM 
Lotus Domino. 

Perusahaan-perusahaan yang pas 
menggunakan solusi ini di antaranya, 


| MATunaaan | 


e 
perusahaan asuransi, penerbangan, dan 38 Proyek ini merupakan 
manufaktur. Salah satu perusahaan yang & proyek open source dengan 
menggunakan IBM Lotus Workplace Messa- | aktivitasnya cukup tinggi, 
ging adalah DaimlerChrysler. Hadir sebagai Lotus Software IBM Indonesia dan Technical shingga menempati posisi 
pembicara, Julia Wijaya, Product Manager Consultant IBM Indonesia, Ahmad Syarif.AHe kedua SourceForge.net. 


www.infolinux.web.id InroLINUX AGUSTUS 2003 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


istem desktop berbasiskan Linux yang dibangun SuSE 

untuk Debeka memungkinkan sistem menginstalasi 

langsung dari CD-ROM, mengontak pusat TI Debeka, dan 
melakukan konfigurasi sistem secara otomatis. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena peranti keras yang digunakan telah 
diketahui sebelumnya. Biasanya untuk tingkat corporate atau 
proyek suatu organisasi, peranti keras jelas telah ditentukan. 
Pada saat tertentu (biasanya malam hari) sistem akan 
melakukan update otomatis dari kantor pusat (administrasi) 
dengan menggunakan rsync. Utiliti ini hanya akan memperbarui 
berkas yang berubah saja. Ketika update dilakukan untuk banyak 
komputer di satu kantor cabang, maka ada satu komputer di 
cabang tersebut yang berfungsi sebagai cache server. Proses 
transfer berkas hanya dilakukan sekali saja, sehingga 
menghemat penggunaan bandwidth. Dengan cara ini, maka 
sistem dapat dijaga kekiniannya tanpa perlu repot-repot 
mengirim tenaga pendukung TI ke kantor cabang dan tanpa 
membutuhkan bandwidth yang besar. 

Untuk mengelola sistem dan 
konfigurasi sistem secara keseluruhan 
digunakan LDAP (Lighweight Directory 
Access Protocol). LDAP menyimpan 
informasi sistem, konfigurasi peranti 
keras, versi peranti lunak di client, dan 
parameter jaringan. Setiap komputer baru akan secara otomatis 
dikenal. Dengan cara ini, maka proses pengelolaan sistem dapat 
dilakukan cukup dari sentral secara otomatis, karena semua 
data telah berada di LDAP tersebut. Kemudahan administrasi 
dalam hal ini bukan dinilai berdasaran kemudahan interaksi 
ketika proses adminstrasi, tetapi juga dari bagaimana praktis 
dan effort yang harus digunakan untuk menjaga sistem tetap 
dapat beroperasi. 

Setelah migrasi di City of Largo di Florida (800 PC desktop), 
Schwabischehall (400 PC desktop), kini Muenchen (14.000 
komputer) dan beratus-ratus desktop di perpustakaan negara 
bagian NRW Jerman, maka mitos bahwa Linux tidak cocok 
untuk desktop mulai terkikis. Perubahan keputusan tersebut bila 
dibandingkan dengan saran tim Grand Design KPU untuk 
menggunakan Windows 98 menjadi kontras sekali. Hanya 
karena pertimbangan orang yang telah terbiasa dengan Windows 


14  InroLINUX AGUSTUS 2003 


apakah kita hanya pasrah 
dengan mitos bahwa Linux 
tidak cocok untuk desktop?... 


. Bir, Sepak Bola, dan 
' Mitos Sang Pakar 


98 dan mitos tidak cocok atau sulitnya Linux untuk end-user 
biasa. End-user di negara tersebut sama tidak pahamnya dengan 
end-user di Indonesia. Tapi, niat menekan biaya pembelian 
lisensi dan keinginan mengembangkan sesuatu sesuai kebutuhan 
sendiri, itu yang berbeda. Bahkan di negara seperti Jerman, end- 
user lebih takut mencoba teknologi baru ketimbang end-user di 
Indonesia. 

Sudah saatnya kita mempertanyakan kembali ke diri kita para 
praktisi TI, apakah kita hanya pasrah dengan mitos bahwa Linux 
tidak cocok untuk desktop? Bahwa user sulit berpindah ke Linux 
karena telah terbiasa dengan MS Windows? Bila para pakar Ti- 
nya saja masih sangat percaya dengan mitos, sulit sekali 
diharapkan perubahan pada rakyat banyak. Apalagi institusi 
seperti universitas yang seharusnya bisa berperan sebagai agent 
of change masih lebih percaya terhadap mitos itu, maka sulit 
sekali diharapkan masyarakat dapat berubah. Akan lebih berarti 
bila dana yang tadinya hanya akan digunakan untuk membeli 
lisensi peranti lunak yang telah 
lewat masa berlakunya digunakan 
untuk mengembangkan peranti 
lunak yang sesuai dengan 
kebutuhan lokal tersebut. 

Apalagi dengan adanya 
distribusi semacam KNOPPIX yang 
memudahkan untuk membuat distribusi sesuai kebutuhan kita, 
saya kira tidak terlalu sulit untuk membuat sistem dekstop yang 
memenuhi kebutuhan kita. Semua aplikasi yang tersedia untuk 
user telah ada. Sehingga proses instalasi dan administrasi 
menjadi lebih mudah. Pengguna tinggal memasukkan CD-ROM, 
sistem terinstalasi dan bisa ter-upgrade secara kontinyu. Tanpa 
perlu membayar lisensi dan bergantung kepada satu perusahaan 
saja. Desktop di Linux tak hanya menawarkan kemudahan dan 
keamanan, tapi juga orisinalitas sistem. Sistem dapat dibangun 
sesuai kebutuhan dan selera kita. 

Migrasi ke Linux dengan aplikasi bebasnya sudah selayaknya 
makin dipertimbangkan, apalagi dengan diberlakukannya UU 
HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) tahun ini. Beberapa 
perusahaan telah menerima surat edaran akan diaudit peranti 
lunaknya. Tunggu apalagi?A 

Bagian 2 dari 2 Tulisan 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mau Jadi Hacker? 


agaimana cara menjadi hacker? Demikian pertanyaan 

yang kerap diajukan kepada saya. Pertanyaan ini 

memang singkat, tapi jawabannya bisa sangat panjang. 
Berikut ini jawaban singkat saya. 

Pertama-tama, untuk menjadi pakar di sebuah bidang 
dibutuhkan waktu. Tidak bisa menjadi hacker dalam satu atau 
dua minggu saja. Kalau menjadi script kiddies (yang hanya bisa 
menjalankan program) sih bisa saja. Tapi, biasanya ini menjadi 
bahan tertawaan. Sama halnya untuk menjadi seorang pemain 
sepak bola yang jagoan, atau menjadi musisi yang andal, 
dibutuhkan waktu untuk berlatih tahunan. Seperi halnya seorang 
ibu yang hamil, dibutuhkan waktu sekitar 9 bulan sebelum 
anaknya lahir. Bayi tidak bisa dipaksakan untuk lahir dalam 
waktu 1 bulan tanpa menimbulkan masalah. Untuk itu, 
dibutuhkan kesabaran untuk belajar, banyak membaca, berlatih, 
dan praktik. Jangan terburu-buru. Sabar! 

Yang kedua, perlu diperhatikan 
masalah integritas. Menjadi 
hacker bukanlah menjadi orang 
yang senang merugikan dan 
merusak milik orang lain. Yang itu 
namanya cracker. Rugi dan 
percuma untuk menjadi cracker. 
Jika kita nakal dan merusak, maka orang lain tidak akan 
memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, apalagi 
untuk bekerja. (Apakah Anda akan mempercayai maling untuk 
belajar di rumah Anda? Apalagi untuk bekerja?) Jadilah orang 
yang jujur dan memiliki etos kerja yang tinggi. Khususnya di 
bidang keamanan (security), integritas ini biasanya lebih 
diutamakan ketimbang kemampuan (skill). 

Buatlah “laboratorium” sendiri. Cara untuk melatih diri adalah 
dengan menggunakan komputer sendiri (tidak perlu merusak 
komputer orang lain). Harga komputer (bekas) sudah tidak 
mahal lagi. Tidak usah pakai komputer yang hebat-hebat. 
Komputer di rumah saya masih ada yang Pentium (I) 90MHz. 
(Bahkan ketika saya mulai bermain dengan Linux, komputer 
saya hanya sekadar 386 SX, 16MHz, 2MB RAM.) Jika perlu, 
buat sebuah LAN yang paling tidak berisi dua komputer untuk 
mempraktikkan konsep LAN. Untuk menghubungkan dua buah 
komputer, tidak perlu pakai hub, cukup dengan menggunakan 


www.infolinux.web.id 


.hacker bukanlah menjadi 
orang yang senang merugikan 
dan merusak milik orang lain... 


Budi Rahardjo 


kabel UTP yang di-cross. 

Banyak-banyak bereksperimen di laboratorium ini. Contohnya, 
coba rakit (compile) kernel Linux, jangan hanya sekadar 
memasang (install) dari CD saja. Jika sudah berhasil, coba juga 
untuk merakit program dari GNU, misalnya coba rakit paket C 
compiler gcc. Dengan banyak merakit program dari source code, 
kita menjadi terbiasa dengan dialek-dialek programming yang 
sering digunakan oleh programmer atau hacker hebat. 

Dalam sebuah komunitas biasanya ada bahasa tertentu yang 
digunakan. Program atau tools yang ada biasanya menggunakan 
bahasa C, oleh sebab itu coba kuasai bahasa C. Setelah itu, 
kuasai juga shell (sh atau bash) script atau perl script karena 
banyak tools yang bentuknya merupakan scripting. Bahasa- 
bahasa pemrograman yang lain juga bagus untuk dipelajari, akan 
tetapi C, sh, dan perl merupakan bahasa yang utama untuk 
hacker. 

Berguru kepada orang lain dapat 
dilakukan secara fisik, yaitu 
memang benar-benar datang 
bertemu dan melihat cara dia 
bekerja. Cara lain adalah dengan 
mengamati hasil karya guru 
tersebut dengan melihat source 
code dari program atau tools yang dia buat. Lagi-lagi 
kemampuan membaca sangat penting. Membaca source code 
buatan orang lain pada mulanya memang tidak mudah. Namun 
kalau sudah sering dan kebetulan source code itu dibuat dengan 
baik karena disertai dengan komentar, maka membacanya lebih 
mudah. Selain source code, tools tersebut seringkali disertai 
dengan dokumentasi tentang konsep dan cara kerjanya. Baca 
juga dokumentasi ini. 

Bolak-balik di tulisan ini mengajak Anda untuk membaca. 
Memang membaca merupakan salah satu cara utama untuk 
meningkatkan ilmu. Saat ini sudah banyak buku komputer, 
pemrograman, dan Internet. Sayangnya, buku-buku ini 
kebanyakan untuk level pemula dan belum banyak yang terjun ke 
topik yang lebih dalam karena mungkin tidak ada pasarnya. Saya 
sarankan juga untuk belajar bahasa Inggris, karena suka tidak 
suka informasi dan bacaan terbaru (ataupun bacaan yang klasik) 
masih dalam bahasa Inggris. Yes? 


InroLINUX AGUSTUS 2003 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


mpat bulan sudah tim penulis menelusuri 13 kota besar di 

Indonesia, mulai dari Palembang, Lampung, Batam, Jakarta, 

Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, 
Denpasar, Makassar, dan Samarinda. Masih 2 kota tersisa, yaitu 
Medan dan Pekanbaru, yang masih belum disinggahi oleh 
Roadshow Teknologi Informasi yang bertema “Workshop Linux 
Lanjutan, VolP Merdeka, dan Teknologi RT-RW-Net”. 

Ide awal workshop ini muncul dari keinginan masyarakat luas 
untuk mempelajari sesuatu yang baru dan teknologi yang bisa lebih 
meningkatkan efisiensi. Salah satu yang sedang hangat 
dibicarakan adalah sistem operasi Linux. Sudah dalam dua tahun 
ini, Linux menjadi topik pembicaraan di workshop yang 
diselenggarakan penulis bekerja sama dengan partner lokal, yang 
biasanya toko komputer atau distributor perangkat komputer. 

Sukses dengan topik “Pengenalan Linux”, roadshow tahun ini 
dilanjutkan dengan Linux Lanjutan, yang pesertanya sangat 
terbatas. Karena hanya tersedia 50 
komputer jenis DeskNote dari ECS 
yang bentuknya seperti notebook 
tetapi seluruh perangkatnya 
menggunakan komponen komputer 
desktop biasa. Lima puluh DeskNote 
tersebut telah dibawa keliling ke 13 
kota dari 15 kota yang akan disinggahi oleh tim yang dimotori DR. 
Onno W. Purbo. Gaya ceplas-ceplos Onno ini mampu membuat 
peserta bertahan dari pukul 9.00 pagi sampai pukul 17.00 sore, 
atau bahkan di beberapa kota sampai pukul 19.00 malam. 

Hebatnya, walaupun menyala hampir 7 jam sehari, dua hari 
dalam satu kota dan dibawa berkeliling dengan kendaraan angkutan 
darat atau pesawat terbang, 50 DeskNote tersebut masih berjalan 
normal dan hanya dua unit yang rusak karena terlalu sering dibuka- 
tutup layarnya. 

Tema Linux Lanjutan menjadi sangat menarik, walaupun 
sayangnya, di beberapa kota pesertanya banyak yang datang dari 
peserta yang belum mengenal Linux sama sekali. Sehingga 
jalannya workshop menjadi tersendat walaupun akhirnya bisa 
mencakup seluruh bahan yang dibahas. Dengan stamina tinggi, 
Onno menjelaskan berbagai cara untuk membuat server Internet di 
sistem operasi Linux, seperti membuat Samba untuk 
menjembatani MS Windows dan Linux, web server dengan multi- 


16 InroLINUX AGUSTUS 2003 


diharapkan seluruh kota yang 
sudah pernah disinggahi dapat 
mempunyai ahli-ahli Linux... 


Linux Masih Menjadi 
Daya Tarik 


domain, e-mail server yang juga multi-domain, Sguid untuk 
mempercepat akses Internet dan server DNS. 

Dalam dua tahun terakhir, tim penulis yang disebut dengan 
nama BoCor (BoNet dan Corexindo) berkeliling kota untuk 
menyosialisasikan Linux dan respon masyarakat setempat sangat 
antusias sekali, walaupun dirasakan cukup memberatkan dengan 
biaya sekitar Rp200.000, termasuk makan siang dan dua kali 
coffee break. Dan dengan rangsangan ini, diharapkan seluruh kota 
yang sudah pernah disinggahi dapat mempunyai ahli-ahli Linux, 
yang akan mengembangkan kemampuannya sendiri. 

Masyarakat yang berada di seluruh kepulauan Indonesia ini 
sangat haus akan informasi, sangat haus untuk belajar 
meningkatkan kemampuan pribadi. Terutama untuk mempelajari 
sistem operasi Linux yang mempunyai paradigma berbeda dengan 
sistem operasi Microsoft Windows yang sudah lama beredar. 
Linux yang diperkenalkan oleh Onno W. Purbo adalah dari distro 
Mandrake, yang dipilih karena 
kemudahan proses instalasinya 
dibanding distro lain. Walaupun 
belakangan terbukti hampir seluruh 
distro memiliki interface proses 
instalasi yang juga mudah. 

Selain dari daya tarik Linux-nya, 
sosok Onno W. Purbo juga menjadi daya tarik tersendiri, karena 
mantan PNS dari ITB ini membawa materi belajar dengan cara 
yang santai, sering ngakak dan tidak terlalu serius, sehingga 
peserta tidak merasa lelah dalam waktu hampir 7 jam belajar. 
Materi yang disampaikan sebetulnya bisa membuat kepala panas, 
karena membutuhkan konsentrasi penuh untuk mempelajarinya. 
Karena dalam skala normal, seluruh materi ini biasanya dipelajari 
dalam waktu satu sampai dua bulan, sementara dalam workshop 
ini dipadatkan hanya satu hari penuh. 

Selain mengupas “Linux Lanjutan”, workshop BoCor tahun 
2003 ini juga mengupas cara pembuatan gatekeeper untuk VolP 
Merdeka yang jalan di Microsoft Windows maupun Linux dan topik 
lain yang juga menarik, yaitu membuat jaringan RT-RW-Net untuk 
bisa mengakses Internet dengan biaya ringan. 

Semoga manfaat roadshow ini bisa lebih memasyarakatkan 
penggunaan Linux dan kita tidak lagi melanggar HaKI karena meng- 
copy secara ilegal program Microsoft Windows dan lain-lain. 


www.infolinux.web.id 


Resep untuk Transformasi 
e-business yang Sukses 


Sardjono Hadisusanto, Idot.com Country Manager, IBM Indonesia) 


engalaman membuktikan bahwa 

sebagian besar calon perusahaan 

yang akan melakukan e-business 
menempuh jalur yang sama, yaitu 
mereka umumnya memulai transformasi 
dengan membuat situs web, untuk 
sekadar menghadirkan diri di Internet. 

Ketika mereka sudah puas, mereka 

melangkah lebih jauh ke tahap transaksi 

bisnis secara online. Kemudian, bagi 
perusahaan yang benar-benar serius, 
mereka melakukan perdagangan busi- 
ness-to-business dan komunikasi 
business-to-employee. Yang menjadi 
kendala teknis terberat adalah 
menyatukan semua ini. 

Sebuah penelitian pasar yang baru- 
baru ini dilaksanakan IBM terhadap lebih 
dari 33.000 pelanggan, menemukan 
bahwa dalam hal kematangan e- 
business, perusahaan-perusahaan dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori: 
dasar, terintegrasi, dan tahap lanjut. 

@ Dasar: Perusahaan tersebut telah 
mulai menggunakan Internet sebagai 
salah satu saluran untuk mencapai 
pasar-pasar baru, meningkatkan 
dukungan dan layanan terhadap 
pelanggan, atau sekadar 
berkomunikasi. 

@ Terintegrasi: Karena telah memiliki 
hubungan online, perusahaan kini 
berpaling kepada e-business untuk 
memangkas biaya, merampingkan 
kegiatan operasional, meningkatkan 
produktivitas, dan mengintegrasikan 
kegiatan operasional. Hal ini akan 
mengakibatkan pergeseran fundamen- 
tal dalam strategi bisnis dan budaya 
perusahaan tersebut 

@ Tahap Lanjut: Perusahaan tersebut 
meng-outsource-kan kegiatan 
operasionalnya—meskipun bukan yang 
utama: menggunakan web untuk 
menciptakan kemitraan online: 
menerapkan sebuah model bisnis baru 


dan secara lebih cepat beradaptasi 
dengan dinamika persaingan yang 
berubah-ubah. 


Apa yang ditemukan dalam penelitian 
ini akan mengejutkan banyak pihak, 
karena ternyata perusahaan yang masuk 
tahap lanjut masih sangat sedikit. 


Manfaat transformasi e-business 

Inti dari transformasi bisnis yang dijalankan 
sebuah perusahaan adalah perubahan 
budaya. Harus terdapat pendekatan yang 
lebih baik terhadap cara perusahaan 
menjual kepada pelanggannya, membeli 
produk dan jasa, dan juga terhadap 
lingkungan tempat kerjanya. 

Awal transformasi IBM sendiri menjadi 
sebuah e-business sangat sederhana, 
dengan sebuah program penataan ulang 
proses-proses yang bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi, mengurangi 
biaya, dan memperbaiki daya tanggapnya 
terhadap pelanggan. Secara cepat, web 
menjadi alat penting untuk meningkatkan 
integrasi, dan www.ibm.com telah 
ditetapkan sebagai saluran utama untuk 
penjualan produk, pembelian, supply chain 
management, dan proses-proses lainnya. 
Kemudian, pengelolaan pengetahuan, 
pencatatan tunjangan karyawan, dan 
komunikasi karyawan juga dipindahkan ke 
web melalui intranet miliknya. 

Berikutnya, arsitektur TI global milik 
IBM juga dipercanggih untuk 
mengakomodasikan lalu-lintas dan beban 
kerja yang lebih besar sebagai akibat dari 
pekerjaan secara online. Dahulunya, IBM 
memiliki 155 pusat data yang terpisah, 
128 CIO dan 31 jaringan terpisah yang 
menjalankan proses-proses bisnis 
penting. Kini, setelah melakukan 
penataan ulang, IBM mengoperasikan 16 
pusat data, hanya mempekerjakan 1 
CIO, dan terhubung hanya dengan satu 
buah jaringan global. 


Resep keberhasilan 

Terdapat lima “bumbu” utama yang 

dipadukan dalam sebuah rencana e- 

bussiness: 

@ Bumbu 1: Manajemen senior 
mengarahkan e-business. Inisiatif dan 
komitmen terhadap keberhasilan harus 
datang dari puncak organisasi, di 
mana keputusan strategis yang paling 
penting diambil. e-business berarti 
merubah cara menjalankan bisnis 
secara mendasar—dari atas ke 
bawah, dari ujung ke ujung. 

@ Bumbu 2: Dari ujung ke ujung berarti 
dari A ke Z. Dari proses pembelian ke 
proses manufaktur ke pengantaran, 
dan secara virtual mendukung proses- 
proses bisnis yang ada di antaranya. 
e-business yang terbaik akan menuai 
manfaat dari transformasi yang 
dijalankan di setiap departemen dan di 
setiap tingkatan. 

@ Bumbu 3: Menetapkan infrastruktur. 
Agar semua ini dapat bekerja dengan 
baik, diperlukan investasi dalam TI. 
Dibeli atau secara outsource, Tl-lah 
yang menjalankan e-business. 
Software, hardware, dan proses 
bisnis berjalan tanpa hambatan dalam 
suatu e-business yang sesungguhnya. 

@ Bumbu 4: Outsource. Meng- 
outsource-kan TI di mana mungkin. 
Dengan demikian, para karyawan 
dapat memfokuskan waktu dan 
tenaga mereka untuk kegiatan- 
kegiatan yang lebih penting bagi 
mereka—menjalankan bisnis, 
memastikan kepuasan pelanggan, 
serta mendukung dan mengoptimalkan 
keuntungan. 

@ Bumbu 5: Beralih ke bisnis online. Hal 
ini mencerminkan perubahan besar- 
besaran di seluruh organisasi. Cara 
karyawan berinteraksi dengan 
pemasok, pelanggan, rekan kerja, dan 
atasan mereka akan berubah. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoLINUX dan redaksi berhak menyuntingnya 
tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara 


individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: Kinik@infolinux.co.id. 


walau versi sama 

Saya adalah pendatang baru di 
Linux. Beberapa teman menganjurkan 
saya untuk menggunakan KDE. 
Beberapa lagi bahkan mati-matian 
mengajak saya agar menginstal 
GNOME. Terus terang saya bingung 
(saya hanya tahu kalau KDE adalah K, 
sementara GNOME adalah telapak 
kaki). Apalagi ketika teman saya 
menginstal KDE 3.1 untuk saya dan 
saya mendapatkan KDE yang saya 
miliki berbeda dengan KDE yang beliau 
miliki. Padahal versinya sama-sama 
3.1. Apakah yang membuatnya jadi 
berbeda? 


T Tampilan KDE berbeda 


Sukardi, Jakarta 


KDE 3.1 yang Anda miliki dan 

yang teman Anda miliki bisa 

berbeda umumnya disebabkan 
oleh penggunaan theme yang berbeda. 
Sayang sekali Anda tidak 
menggambarkan sejauh mana perbedaan 
yang Anda miliki. Dengan theme, 
tampilan KDE Anda dapat sama sekali 
berlainan dengan tampilan awal ketika 
Anda melakukan instalasi. Penggunaan 
theme umumnya disenangi karena dapat 
mengubah tampilan tanpa harus 
melakukan kompilasi ulang. Apabila 
Anda sebelumnya menggunakan 
Windows, tentunya Anda tidak asing 
dengan XMMS yang dapat berubah- 
Ubah tampilan sesuai skin yang 
digunakan. 


sole 
Apakah ada program pengatur 
volume suara yang berjalan di con- 
sole? Terimakasih. 
Suryadi Joyodinata, Jakarta 


T Volume control con- 


Program pengatur volume suara di 

console yang cukup terkenal 

adalah Aumix. Cek terlebih dahulu 
ketersediaannya di distro Anda, dan 


18 InroLINUX AGUSTUS 2003 


Pnanasan Ogasasand 
sara jatt 
sate jatt 
bebbtttajettttatt 
ebetttajettttatt 


aunix Pete AN 


duit 
Load 
Save 
Keys 
Mute Met 44444444444444 Line (bb Pbb 
Only 
Undo 


merernaPorertraa 


(abbttaDetttat 
bebbtrtajetettaat 


Menteri 44414444 Phonedut 
Mettttttt4441144 Video 
Mettttttttt4tttt4 Radio 
Utttt444444444444 Monitor 


0 Level 100 L Balance R 


& Aumix 


kalau memang tidak tersedia, Anda dapat 
men-download-nya di http:// 
www.jpj.net/ - trevor/aumix.html. 


Sebenarnya, saya tidak terlalu 

setuju dengan terlalu banyaknya 
distro Linux. Saya saja, yang masih 
pemula sudah mengetahui kurang lebih 
5 distro: Red Hat, Mandrake, SuSE, 
Libranet, dan Debian (yang ini karena 
InfoLINUX sepertinya begitu getol 
membahas). Belum lama ini, ada yang 
memberitahu saya bahwa Libranet 
diturunkan dari Debian. Aduh, saya 
langsung menjadi bingung. Dapatkah 
redaksi menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan distro turunan? Dan 
apakah saya masih dapat menurunkan 
distro lagi dari distro turunan suatu 
distro? 


T Distro turunan 


Kenny, Riau 


Distro turunan adalah distro yang 

dibangun dari suatu distro dan 

dalam banyak hal, mewarisi sifat- 
sifat distro orang tuanya. Dan umumnya, 
distro turunan memiliki sifat khusus yang 
tidak dimiliki oleh orang tuanya. Tidaklah 
wajar membangun distro turunan yang 
sama persis seperti orang tuanya. Seperti 
yang Anda katakan, Libranet adalah 
turunan dari Debian. Sifat khusus 
Libranet yang tidak dimiliki oleh Debian 
adalah kekhususannya pada desktop. 
Debian sendiri, tidak memasukkan 


www.infolinux.web.id 


program-program terbaru dalam distribusi 
stabilnya, sementara pemakai desktop 
cenderung menginginkan program- 
program terbaru. Alih-alih membangun 
distro sendiri (butuh waktu, butuh 
usaha, butuh biaya relatif besar), maka 
pengembang Libranet mengambil yang 
terbaik dari Debian dan menambahkan 
fiturnya sendiri. Ingin menurunkan distro 
lagi dari distro turunan? Tentu saja bisa. 
Contoh yang terkenal adalah Knoppix. 
Knoppix diturunkan dari Debian. 
Sementara Knoppix sendiri memiliki 
cukup banyak turunan. Knoppix-lite 
adalah satu di antaranya. 


Links berwarna-warni 
TI Bagaimana caranya agar links 
yang saya miliki dapat 
menampilkan teks warna-warni (tidak 
hanya hitam dan putih) ketika sedang 
melakukan browsing? 
Malakhias, Semarang 


Aktifkan Color di menu Setup | 

Terminal options | Color. Untuk 

memunculkan menubar, Anda 
dapat menekan ESC. 


Image http://wme-google.com/inages/1ogo.gif | 


& Links 


Editor MC 
TI Untuk mengetik file teks, saya 


selama ini mencoba untuk tabah 
menggunakan vi. Terus terang, saya 
cukup tersiksa. Dan saya sangat 
berterimakasih setelah mengetahui 
kalau program mc dapat digunakan 
untuk mengetik file dengan menekan 
tombol F4. Permasalahannya, adakah 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


cara untuk menjalankan editor mc 
tanpa harus menjalankan mc terlebih 
dahulu? 

Bernard, Jakarta 


Untuk itu, dapat dapat 

menjalankan program mcedit. 

Tampilannya akan sama seperti 
ketika Anda menekan F4 di mc. 


Membuat PDF dengan 
TI OpenOffice writer 
Saya mencoba untuk 

menggunakan OpenOffice writer secara 
rutin. Akan tetapi, saya tidak 
mengetahui cara untuk menyimpan 
dokumen ke dalam format PDF. 
Dapatkah OpenOffice writer 
menyimpan dokumen ke dalam format 
tersebut? 

Fredy, Pontianak 


Bisa. Untuk menyimpannya ke 
dalam format PDF, Anda dapat 
mencetaknya terlebih dahulu ke 


 |insmod-insmod.yang:serakah.rf - Openofng  Prini 


Eile Edit View Inset Format Tools Printer 
itez/IroovNOP/uriungfutonalagmis)) (@ (aj || Name (enenc Printer 3 Prope 
(Petaut 3) (Nimbus Roman | (E| Status Detauk priter 
Twe SCENAT 
MN aa BEE one BREr RERE | 
aj ba A sedan 
2 Comment 
a 
2 
1g SEE 
8 from 
» Tae Tire Jae pare mogneg 
(Aadabas Foldar 08/15/2005, 102500 II 
Bj IG Cyberini-25hddki-laptor Folder 08/2512003, 205121 
“ (Ga Desktop Folder 08/24/2003, 143625 
It Folder 1/24/2003, 14-0944 
kim la Folder 05/28/2003, 13:2817 
« a Folder 04/24/2003, 134108 
EI Folder 04/24/2003, 133549 
- (5 Folder 06/27/2003, 115242 
8 as Folder 0415/2003, 104247 | 
3s) : 
AI rieyoe: Pesat” oma Jo 
Panel? 


SANG 
4 OpenOffice.org writer 


dalam file .ps dengan memilih menu 
File (Print. Aktifkan pilihan Print to file. 
Berikanlah nama file untuk file .ps 
tersebut. Setelah itu, jalankan program 
ps2pdf di console seperti berikut ini: 
ps2pdf «file.ps » 


Saya seringkali mengetik file teks 

dalam baris-baris yang 
memanjang ke samping. Kadang- 
kadang sampai 200 karakter. Dan hal 
tersebut rupanya cukup menyusahkan 


T File teks yang rapi 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


pembaca. Adakah cara untuk 
merapikan file teks tersebut agar setiap 
baris hanya memiliki lebar kurang 
lebih 60 karakter? 

Kemala, Jakarta 


Anda dapat menggunakan program 

fold. Untuk membatasi agar setiap 

baris hanya mengandung 60 
karakter, berikanlah perintah berikut ini: 
fold -w60Oa » a2 


a adalah file asal dan a2 adalah file 
yang telah dirapikan. Untuk keterangan 
selanjutnya, Anda dapat membaca 
manual fold. 


Character Map 
I Adakah program semacam 
character map di Windows? 
Apabila Anda menggunakan 
GNOME, maka Anda bisa 
menggunakan program GNOME 
Character Map. 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 


Solusi IBM Buat Anda 


an ea La Ke  IBIV Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
AA Z5 ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 
SE" SO ceorporation juga telah melakukan banyak hal 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 
mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 


tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 
Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http:/www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


Apakah saya dapat menjalankan 
Linux untuk S/390 pada 
zSeries? 


T Linux di Mainframe 


Ya, dalam mode 31-bit. Anda akan 

membutuhkan versi 64-bit dari 

Linux untuk mendapat keuntungan 
dari arsitektur zSeries. 


Komponen zSeries 
TI Apa saja komponen dari Linux 

untuk zSeries? 

Linux untuk zSeries sebuah kernel 

versi 64-bit, driver-driver utama, 

compiler (gcc), dan pustaka 
Runtime (glibc). Akan ada dukungan 
untuk 64-bit real dan virtual. 
Menggunakan Linux untuk zSeries, 
konsumen akan dapat menggunakan 
penyimpanan utama di atas 2GB /ine. 


ration 

Selama ini, saya selalu berusaha 
untuk mengatur parameter kernel 
secara manual. Seringkali, saya 
mengedit file /etc/sysctl.conf sendiri. 
Adakah program cukup lengkap dan 
lebih mudah digunakan? Saya 
menggunakan Red Hat 8.0 


T Kernel Sysctl configu- 


Anda dapat menggunakan program 
redhat-config-proc. Dengan 
program tersebut, tuning kernel 


20 InroLINUX AGUSTUS 2003 


akan menjadi lebih mudah. Jauh lebih 
mudah dibandingkan mengedit file /etc/ 
syscti.conf. 


Center 

Saya mendengar IBM sangat 
mendukung Linux. Di situs manakah 
saya bisa mendapatkan informasi Linux 
di IBM? 


T IBM Linux Technology 


Cobalah untuk mengunjungi IBM 

Linux technology center di alamat 

http://www.ibm.com/linux 
http://www.ibm.com/developerworks/ 
linux. 


dikirimkan 

Bagaimanakah caranya agar saya 
dapat menangkap paket yang 
dikirimkan lewat jaringan? 


T Menangkap paket yang 


Anda dapat menggunakan ethereal 

ataupun tcpdump. Ethereal dapat 

di-download di http:// 
www.ethereal.com/. Sementara, 
tcpdump dapat di-download di http:// 
www.tcpdump.org/. 


hardware 

Saya adalah pemula di Linux. 
Saya mendengar Linux sekarang ini 
mampu untuk mengenali hardware. 
Tapi, bagaimanakah caranya? Apakah 


T Program pendeteksi 


www.infolinux.web.id 


harus menggunakan program 
tambahan? Kalau ya, program apakah 
yang harus saya instal? 


Untuk program pendeteksi 

hardware, secara umum Anda bisa 

menggunakan Kudzu dan dis- 
cover. Keduanya sama baik dalam 
mendeteksi keberadaan hardware. Untuk 
mendeteksi hardware tertentu seperti 
mouse, Anda dapat menggunakan 
program mdetect. 


host 


Bagaimanakah cara termudah 
untuk mendapatkan IP suatu host? 


T Mendapatkan IP suatu 


Untuk itu, Anda bisa 

menggunakan program gethostip. 

Program tersebut dapat membantu 
Anda untuk mendapatkan IP suatu host 
secara cepat. 


secara terbalik 

Saya baru belajar Linux dan 
sangat tertarik dengan program cat. 
Sayangnya, setahu saya, cat hanya 
dapat digunakan untuk menampilkan 
isi suatu file. Adakah cara untuk 
menampilkan isi suatu file secara 
terbalik? 


T Menampilkan isi file 


Untuk menampilkan isi suatu file 

teks secara terbalik, Anda bisa 

menggunakan program tac (tac 
adalah cat yang dibaca mundur). 


Selama ini saya menggunakan 

samba 2.x. Saya agak kesulitan 
untuk menghubungkan ke server 
OpenLDAP saya. Bagaimanakah agar 
user samba dapat melakukan otentikasi 
ke server LDAP? 


T Samba dan LDAP 


Untuk mudahnya, Anda dapat 

menggunakan samba the next 

generation (samba tng). Dengan 
samba tng, konektivitas ke OpenLDAP 
server dapat dengan mudah dicapai. 
Samba tng dapat di-download di http:// 
www.samba-tng.org/. 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


31 


INDEKS 


Motherboard 
Aplus AP-984 


VGA 
Sapphire Radeon 
9800 Pro Atlantis 


CD-RW 
Plextor CD-R Premium 


Monitor LCD 
Prolink Chameleon 
150A 


UPS 
APCES Series 525 VA 


Motherboard 
Fujitsu Siemens D1561 


Linux Ready 

MSI FX5200 
X-Micro FX5600 
Epson Stylus Photo 
915 


TextMaker 
Pengolah Kata 


Code2HTML 0.9.1 
Alat Bantu 
Pemrograman 


Cadubi 1.2 
Alat Bantu ASCII Art 


Game 
Frozen Bubble 1.0.0 


Game 
TuxType 1.5.1 


HE ayam 1 z 
Hati-hati dengan 
padamnya aliran listrik! 


22 


InroLINUX AGUSTUS 2003 


Cegah Kerusakan 
Komputer Sekarang! 


Matinya aliran listrik sering membuat geram. Lebih-lebih apabila kerjaan yang 
sedang kita lakukan belum disimpan ke dalam harddisk. Dan parahnya, mati 
listrik bisa dibilang rutinitas yang masih sering terjadi, tidak terkecuali di 
ibukota. Lalu, apakah Anda diam saja menghadapi hal itu? 


enurut sebuah survai, mati listrik adalah 
M penyebab nomor wahid kerusakan 

komputer. Tentu Anda tidak ingin hal itu 
menimpa komputer Anda di rumah kan? Ada 
beberapa cara yang bisa Anda lakukan guna 
menanggulangi kejadian naas itu. Pertama, apabila 
aplikasi yang biasa Anda gunakan adalah aplikasi 
kantor, setting-lah aplikasi itu agar melakukan 
penyimpanan setiap sekian menit. Itu dilakukan 
untuk menjaga agar tulisan yang-sudah Anda tulis 
tidak menghilang begitu saja ketika aliran listrik 
padam. Lebih-lebih Anda yang mernilika sifat 
pelupa. 

Cara kedua, gunakan media tambahan -seperti 
UPS. Memang aliran listrik disalurkan. UPS. tidak 
lama, tetapi waktu itu memungkinkan Anda 
menutup seluruh aplikasi yang tengah Anda 
jalankan, lalu Anda MERNAlKaA sistem. Masalahnya, 


komputer yang Arga Slihakan Ka terjamin 
mutu dan kualitasnya. Satu catatan yang penting 
Anda perhatikan, tidak semua produk jangkrik 
(tidak bermerk) memiliki kinerja yang buruk. 
Percaya atau tidak kami membuktikan hal itu. 

Jika Anda membaca ulasan motherboard yang 
kami sajikan di edisi ini mungkin Anda akan sedikit 
terperangah. Bayangkan motherboard sekelas 
Fujitsu Siemens mampu takluk oleh motherboard 
yang nama perusahaannya tidak jelas, yaitu 
motherboard Aplus. Dan jujur kami katakan bahwa 
kami tidak memanipulasi data yang ada. 

Edisi ini pula kami mengulas VGA card yang 
menggunakan teknologi berbeda. Jika sebelumnya 
InfoLINUX banyak membahas kartu grafis yang 
bermesinkan GeForce, kini kami mengulas VGA 
card bermesinkan Radeon buatan ATI. Kami juga 


“aplikasi p 
Men Ta 


www.infolinux.web.id 


mengulaskan sebuah monitor LCD keluaran Prolink 
khusus buat Anda. 

Seperti biasanya, kami juga melengkapi ulasan 
InfoLINUX dengan ulasan software. TextMaker, 
begitu software pertama yang kami ulas. Aplikasi 
itu dibuat oleh SoftMaker. SoftMaker yang 
bermarkas di Nurnberg, Jerman, telah melepas 
sebuah aplikasi pengolah kata untuk Linux yang 
bernama..TextMaker. Sebelum ini, TextMaker 


-hanya tersedia.untuk Windows dan PocketPC. 


Khusus untuk /nfoLINUX, SoftMaker telah berbaik 
hati menyediakan. edisi terbarunya kepada 
InfoLINUX untuk. diuji coba. 

Buat Aa Meyelopar, menulis source code 

fl ANC | tidak dapat ditawar- 
at tool pembantu yang 
aspengembangan adalah 
rupakan editor yang 
ntaks untuk bahasa 
akan. 
ubi. Dengan Cadubi, 
aksana menggunakan 
Is Populer seperti GIMP. Bagi 
seorang seniman Tukis, layar cadubi layaknya 
kanvas untuk menuang segala karya seni kreatif. 

InfoLINUX Agustus 2003 mengulas dua buah 
game sekaligus. Game pertama yang kami bahas 
Frozen Bubble. Dan rasanya para penggemar game 
dunia Windows sudah kenal game ini. Game yang 
sama di Windows Puzzle Bubble. Dalam game ini, 
Anda hanya dituntut menjatuhkan sekelompok bola 
kecil berwarna sama dengan tembakan bola kecil 
lainnya yang cukup seru untuk dimainkan. Game 
terakhir adalah TuxType. TuxType adalah game 
belajar mengetik. Sebagai tokoh utama, Tux sang 
maskot Linux pun dihadirkan pada game ini. 

Dari ulasan-ulasan yang kami bahas kali ini, 
harapannya Anda juga bisa menggunakan 
software atau game Windows di Linux. Dan tentu 
penggunaan hardware sampai saat ini bukan 
masalah mutlak di Linux. 

Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


pemrograman ya 
Software t sae 
. Anda-dapat berkreasi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Aplus 


AP. 984 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$98 

Kontak: ATIKOM, Jakarta. (021) 612-3612 
Situs web: - 


embali, lab /nfoLINUX 

mendapatkan pinjaman sebuah 
motherboard yang mendukung peng- 
gunaan processor Intel. Kali pertama 
kami mendapatkan motherboard ini kami 
cukup dibuat bingung. Sebab, kami tidak 
tahu siapa produsen motherboard ini. 
Lebih-lebih, kami juga tidak mendapatkan 
alamat web dari Aplus AP-984. Padahal 
kami sudah mencoba mencarinya 
menggunakan salah satu search engine 


& Meskipun produsen motherboard ini 
tidak jelas, tetapi kinerja sangat jelas 


peripheral onboard, yaitu sound card dan 
USB. Dan untuk konektivitas ke jaringan 
dan koneksi ke monitor, Anda mesti 
menambahkan sebuah VGA card dan 
kartu jaringan. 


Pengujian 

Kami menjalankan motherboard ini 
menggunakan Mandrake Linux 9.1. 
Sebelum melakukan instalasi Mandrake, 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


512MB, VGA card, dan kartu jaringan. 
Instalasi Mandrake pun sukses berjalan. 
Mandrake dapat mengenali semua 
peripheral yang kami tancapkan di 
motherboard ini. 

Begitu instalasi selesai kami pun 
mencoba menjalankan aplikasi multime- 
dia (menjalankan XMMS). Sayangnya, 
kami tidak dapat mendengar suara 
apapun. Setelah diperiksa ulang ternyata 
kami lupa untuk meng-enable-kan sound 
card yang onboard di BIOS. XMMS pun 
bersuara setelah itu. Koneksi ke jaringan 
pun dapat kami lakukan dengan baik. 

Nilai BogoMIPS Aplus AP-984, 
4784.12 BogoMIPS. Sementara, nilai 


numeric sort dan - 
Pengujian 


string sort dari 


aplikasi nbench, Instalasi 415 
yaitu 834.63 Fitur 2/5 
iterasi/detik dan Harga 3/5 
76.604 iterasi/ Performa 3/5 


terkenal. kami melengkapi Aplus AP-984 ini detik. 2 
Tidak berbeda dengan motherboard dengan processor Intel Pentium 4 Heriyadi #LINUX Rating 
yang lain, Aplus AP-984 juga memiliki 2,4GHz, harddisk 30GB, memori (heryadi@infolnux.co.id) “AAL 3S 
Pengujian 


Sapphire 


Radeon 9800 
Pro Atlantis 


VGA 

Kisaran harga: US$480 

Kontak: ATIKOM, Jakarta. (021) 612-3612 
Situs web: www.sapphire.com 


Yasin beberapa kali kami mengulas 
kartu grafis berbasis nVIDIA, kini 
kami beberkan VGA card berbasis ATI 
Radeon. Perusahaan kali ini yang 
mengadopsi ATI Radeon adalah Sapphire 
Technologies. Sapphire Radeon 9800 
Pro Atlantis begitu VGA card itu 
disebut. 

Tidak terkecuali VGA card keluaran 
nVIDIA, VGA card keluaran ATI juga 
hanya menyertakan driver Windows saja. 
Tetapi di situsnya Anda masih bisa 
menemukan driver khusus untuk Linux, 
meskipun Anda akan dibuat sedikit 
bingung olehnya. Bingung dalam arti, 


& Gunakan driver vesa untuk 
menjalankan VGA card ini 


untuk VGA card dengan teknologi 
tertentu driver-nya tersedia, tetapi untuk 
jenis yang lain tidak. Contohnya, VGA 
card jenis ini. 

Untuk menjalankan Sapphire Radeon 
9800 Pro Atlantis, motherboard Anda 
mesti mendukung port AGP 8X. Jika 
tidak, Anda tidak bisa menggunakan 
kartu ini. 

Sapphire Radeon 9800 Pro Atlantis 
menggunakan pcb berwarna merah 
dengan dipermanis dengan sebuah kipas 
elegan. Kapasitas memory yang tersedia 
di VGA card ini cukup besar, yaitu 
128MB (memory DDR). 


www.infolinux.web.id 


Mandrake Linux 9.1 merupakan distribusi 
Linux yang kami gunakan untuk melihat 
kinerja Sapphire Radeon 9800 Pro 
Atlantis. Untuk mengonfigurasi VGA card 
ini, Anda bisa menjalankan XFdrake dari 
Mandrake Control Center atau 
mengetikkannya di console. 

Sayangnya, Mandrake belum 
menyediakan driver khusus untuk VGA 
card jenis ini. Tetapi Anda tidak perlu 
khawatir, Anda masih bisa melihat atau 
menggunakan kartu grafis ini. Caranya, 
setelah Anda menjalankan XFdrake, di 
pilihan X server, Anda cukup memilih 
driver vesa sebagai solusi. Setelah itu, 
Anda pun dapat dengan mudah 
mengonfigurasi tampilan di layar 
monitor. Konfigurasi maksimal yang bisa 


kami lakukan 5 ya 
dengan VGA card 
ini, 1024x768 Instalasi 4/5 
dengan kedalaman Fitur 3/5 
warna 24 bit. Harga 3/5 

Performa 3/5 


Walaupun driver- 
nya tidak ada.A 
Heriyadi 
(heryadi@infolinux.co.id) 


:LINUX Rating 
MENII 35 


InroLINUX AGUSTUS 2003 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Plextor 


CD-R Premium 


CD-RW 

Kisaran harga: US$205 

Kontak: Bursa Computer, Jakarta. 
(021) 634-1111 

Situs web: www.plextor.com 


D-RW merupakan salah satu solusi 

buat Anda yang ingin melakukan 
back-up data. Dan rasanya Anda tidak 
akan kesulitan mencari sebuah drive CD- 
RW di pasaran. Banyak memang CD-RW 
di pasaran, tetapi tidak semua drive CD- 
RW itu memiliki kinerja yang baik. Plextor 
CD-R Premium merupakan salah satu 
drive yang bisa Anda jadikan salah satu 
rujukannya. Dan telinga Anda mungkin 
sudah familiar dengan nama besar Plextor. 

Tampak muka, logo PlexWriter 

Premium, logo BPRec (Burn-Proof 


P — 


PLEXWRITER 


& Tanpa perlu di-setting ulang, Red 
Hat sudah mengenalinya 


Recording), jack headphone, 
pengontrolan suara, logo Ultra Speed CD 
ReWriteable, led indikator CD, lubang 
pengeluaran tray darurat, dan tombol 
eject. Untuk led indikator, warna hijau 
berarti proses pembacaan CD tengah 
berlangsung dan warna kuning berarti 
proses penulisan sedang Anda lakukan. 


Fitur 


Memory buffer yang disediakan dalam 
drive ini cukup besar, yaitu 8MB. 
Khusus untuk memory buffer, Anda juga 


bisa mengonfigurasinya di aplikasi 
pembakar CD, X-CD-Roast. 
Setidaknya ada tiga teknologi yang 
didukung drive ini, yaitu BPRec, 
PoweRec, dan VariRec. 
BPRec merupakan teknologi untuk 
melindungi kegagalan penulisan. 
Sedangkan PoweRec (Plextor Optimised 
Writing Error Reduction Control), sebuah 
teknologi yang mengatur kualitas tampilan 
monitor pada saat penulisan berlangsung 
dan optimasi kecepatan penulisan. Dan 
VariRec, teknologi guna mengubah 
penggunaan laser dalam penulisan audio. 
Kami menjalankan Plextor CD-R 

Premium di atas Red Hat Linux 9. Red 


Hat mengenali drive 


ini sebagai Plextor 


CD-R Premium. Hal Instalasi 4/5 
yang sama juga Fitur 3/5 
dilakukan aplikasi Harga 3/5 
pembakar CD, X- Performa 3/5 
CD-Roast.4 

Heriyadi #LINUX Rating 
(henyadi@infolinux.co.id) “0014 3/5 


Prolink 


Chameleon 150A 


MONITOR LCD 

Kisaran harga: Rp2.600.000 
Kontak: Prolink Indonesia, Jakarta. 
(021) 6283-3205 

Situs web: www.fida.com 


ntuk melihat tampilan sistem 

komputer atau aplikasi yang 
berjalan di dalamnya Anda membutuhkan 
sebuah benda yang disebut monitor. 
Sementara ini ada dua jenis besar 
monitor, yaitu CRT dan LCD. Monitor 
CRT hadir dengan bentuk yang lebih 
besar dan gemuk, sedangkan monitor 
LCD hadir lebih ramping dan tipis. 
Bentuk monitor LCD yang tipis ternyata 
tidak setipis harganya. Meskipun 
demikian, kualitas yang ditampilkannya 
jauh lebih baik dibandingkan monitor 
CRT. 

InfoLINUX edisi kali ini akan 

mengulas monitor LCD buatan Fida 


24 InroLINUX AGUSTUS 2003 


& Gunakan Flat Panel 1024x768 agar 
LCD ini bisa Anda gunakan 


International (S) Pte Ltd, Prolink 
Chameleon 150A. LCD yang diselimuti 
warna hitam ini memiliki tampilan layar 
sebesar 15”. Chameleon 150A 
memiliki dimensi 410x140x430mm 
dan berat 3,10kg. Rampingnya LCD ini 
membuat Anda dengan mudah 
mengatur benda-benda di atas meja 
dengan mudah. 

Tampak depan, sebuah tombol 
menghidupkan dan mematikan monitor, 
serta empat tombol guna setting 


www.infolinux.web.id 


tampilan monitor. Chameleon 150A juga 
memiliki fitur auto adjustment. Dengan 
fitur itu, biarkan Chameleon 150A 
melakukan setting tampilan monitor 
Anda. 

Kami menjalankan LCD ini di atas 
Mandrake Linux 9.1. Sayangnya, 
Mandrake tidak menyediakan driver 
untuk jenis LCD ini. Tetapi Anda tidak 
perlu panik, “Banyak jalan menuju 
Roma”. Saran kami, Anda cukup memilih 
monitor Generic, kemudian Flat Panel 
1024x768. Opsi itu yang pada akhirnya 
membuat Anda bisa mengetahui lebih 
jauh tentang LCD ini. 

Untuk melakukan setting monitor, Anda 
cukup menjalankan Mandrake Control 
Center, lalu pilih Configure your monitor. 
Satu catatan yang perlu diperhatikan, 


ditampilkan di layar 


monitor Anda juga Ingialesi A15 
dipengaruhi oleh Fitur 3/5 
VGA card yang Harga 3/5 

Performa 3/5 


Anda gunakan. Jadi, 
sesuaikan saja. 9 
Heriyadi 
(henyadi@infolinux.co.id) 


:LINUX Rating 
MENID 35 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


APC 


ES Series 525 VA 


UPS 

Kisaran harga: Rp595.000 

Kontak: APC Corporation Indonesia, 
Jakarta. (021) 650-0813 

Situs wveb: www.apc.com 


PC nama besar itu mungkin sudah 

familiar di telinga Anda. Dan sangat 
mungkin Anda juga menyangka bahwa 
semua produk APC hanya khusus buat 
kalangan korporasi. Dan ternyata 
sangkaan itu tidak benar sama sekali, 
sebab UPS APC edisi InfoLINUX kali ini 
merupakan barisan UPS APC khusus 
buat pengguna rumahan. 

APC ES Series 525 VA begitu ia 
disebut American Power Conversion 
Corp. Lihat saja, dimensi UPS itu, 
29,79x18,3x8,49 cm. Dengan ukuran 


2 APC ES Series 525 VA khusus 
diluncurkan buat home user 


seperti itu, Anda dapat dengan mudah 
meletakannya di mana Anda inginkan. 
APC ES Series semakin elegan dengan 
warna hitam yang menyelimutinya. 

Tampak atas, UPS ini dilengkapi 
dengan tiga buah outlet baterai plus 
sebuah outlet untuk melindungi 
peripheral semisal printer dari sambaran 
petir. Tidak hanya itu, Anda juga bisa 
melindungi /ine telepon, mesin 
faksimili, atau line ADSL. Kapasitas 
yang mampu ditanggung UPS ini 
sebesar 525VA, sedangkan garansinya 
dua tahun. 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Pengujian 

Memang sempat ada rumor bahwa 
aplikasi yang disertakan para vendor UPS 
tidak bisa mematikan sistem Linux. 
Tetapi, APC menampiknya. Sebab, 
PowerChute Plus keluaran APC mampu 
dengan mulus mematikan Red Hat yang 
sedang kami jalankan. 

PowerChute Puls yang disertakan 
berbentuk source dan RPM. Informasi 
yang dilansir American Power Conver- 
sion, aplikasi itu baru bisa berjalan di 
Caldera, SuSE, TurboLinux, dan Red Hat 
7.2 ke bawah. Catatan dari kami, APC 
tidak serta merta menyediakan 
PowerChute Plus buat Linux, karenanya 


setelah Anda — 
Pengujian 


membeli UPS ini 

Anda bisa Instalasi 3/5 
menghubungi APC Fitur 3/5 
Indonesia dan Harga 3/5 
meminta aplikasi Performa 4/5 
itu. 4 e | 
Heriyadi #LINUX Rating 
heryadi@infolnux.co.id) 35 


Fujitsu Siemens 


D1561 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$155 

Kontak: Titan Computer, Jakarta. 
(021) 631-9365 

Situs web: www.fujitsu- 
siemens.com 


K embali kami mendapatkan 
pinjaman motherboard keluaran 
Jerman. Motherboard kali ini memiliki 
tipe Fujitsu Siemens D1561. Negara 
Jerman dikenal sebagai sebuah negara 
yang memroduksi barang-barang 
bermutu, baik elektronik dan lainnya. 
Tidak terkecuali motherboard ini. 

Di motherboard ini cukup lengkap 
peripheral onboard di dalamnya. Mulai 
VGA card, kartu jaringan, dan port 
USB. Dengan begitu, seharusnya 
pengeluaran Anda tidak membengkak 
hanya karena harus membeli kartu 
jaringan misalnya. Tetapi, buat Anda 
yang ingin mendapatkan kualitas 


& Hampir semua peripheral komputer 
terintegrasi di motherboard ini 


gambar yang baik, tentu VGA card 
onboard yang disertakan Fujitsu 
Siemens tidak bisa Anda harapkan 
sepenuhnya. 


Pengujian 

Motherboard ini kami lengkapi dengan 
prosesor Intel Pentium 4 2,4GHz, 
memori 512MB, harddisk 30GB, CD- 
ROM, dan power supply. Selanjutnya, 
kami harus menentukan distro Linux 
apa yang akan dijalankan di atas 
motherboard ini. Kami memilih distro 
yang bermarkas di Perancis, Mandrake, 
untuk menjalankan motherboard ini. 
Semua peripheral onboard yang ada di 
D1561 dapat dikenali Mandrake 


www.infolinux.web.id 


dengan baik. Alhasil, kami pun dapat 
melihat tampilan X Window dengan 
cepat. Sebab kami tidak perlu 
melakukan konfigurasi tertentu 
terhadap peripheral onboard-nya. 

Suara /oading KDE terdengar baik 
ketika kami memasuki wilayah X 
Window. Artinya, kartu suara yang ada 
sudah berjalan baik. Untuk melihat 
apakah kartu jaringan yang onboard 
berfungsi dengan baik, kami 
menggabungkan Fujitsu Siemens 
D1561 dengan jaringan yang ada. Dan 
kami ternyata dengan mudah bisa 
terhubung ke jaringan. 

Kami juga menjalankan nbench 
untuk melihat kinerja D1561 lebih 
jauh. Hasil numeric sort D1561, 
827.28 iterasi/detik, sedangkan string 


sort-nya 16.075 aa 


iterasi/detik. Tidak 


lupa kami melihat Instalasi we 
nilai dmesg Fitur 3/5 
motherboard ini, Darga 3/5 
nilainya 4771.02 Performa 2/5 
BogoMIPS.A 

Heriyadi ALINUX Rating 
fheryadi@ntolhwx.co.id “TA 35 


InroLINUX AGUSTUS 2003 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


MSI 
FX5200 


Kisaran harga: US$135 
Kontak: Alfha Artha Andhaya, Jakarta. 
(021) 612-2464 


.— 


& Kami menggunakan nVIDIA GeForce 
FX (generic) untuk VGA card ini 


K embali lab /nfoLINUX 
mendapatkan pinjaman sebuah 
VGA card dengan teknologi GeForce 
FX5200. MSI FX5200 begitu VGA 
card ini diberi nama. Ukuran fisik MSI 
FX5200 lebih kecil dibandingkan VGA 
card MSI lain yang menggunakan 
teknologi Ti4600. Tetapi satu kesamaan 
dalam produk, baik di motherboard 
ataupun VGA card keluaran MSI, 
menggunakan PCB klasik berwarna 
merah. 

Dukungan memory yang akan Anda 
dapatkan dari VGA card ini lumayan 
besar, yaitu 128MB. MSI FX5200 
menggunakan processor NV34. Dan 
pembuatan chip itu menggunakan proses 
0,15 micron dengan kecepatan 
250MHz. 

MSI FX5200 kami jalankan di atas 
Red Hat Linux 9. Mengenai dukungan 
Red Hat, Anda tidak perlu 
mengakhawatirkannya. Sebab Red Hat 
mendukung semua teknologi keluaran 
nVIDIA. Karenanya gunakan nVIDIA 
GeForce FX (generic) untuk teknologi 
GeForce FX.AHe 


X-Micro 
FX5600 


Kisaran harga: US$174 
Kontak: FM Technology, Jakarta. 
(021) 601-0979 


& Sayang, informasi jenis VGA card ini 
tidak ada di web 


S etelah mendapatkan pinjaman VGA 
card X-Micro FX5200, yang telah 
kami ulas di InfoLINUX Juli 2003, kini 
kami menguji kakak kandungnya, yaitu 
X-Micro FX5600. Meskipun produk ini 
termasuk baru, tetapi kami tidak 
mendapatkan keterangan yang jelas 
mengenai VGA card ini di web-nya. Dan 
rasanya itu merupakan sebuah kelalaian 
yang tidak perlu terjadi di perusahaan- 
perusahaan kelas dunia. 

Hampir rata-rata memory yang tersedia 
(terintegrasi) di VGA card yang beredar di 
pasaran berjumlah 128MB. Begitu juga 
X-Micro FX5600. VGA card ini juga 
mendukung AGP 8X. Meskipun 
demikian, Anda masih bisa menggunakan 
X-Micro FX5600 di motherboard yang 
belum mendukung AGP 8X. 

Red Hat Linux 9 adalah distro yang 
kami pilih untuk menjalankan VGA card 
ini. Secara otomatis, Red Hat mengenali 
X-Micro sebagai sebuah VGA card dan 
menggunakan driver NVIDIA GeForce FX 
(generic) untuk menjalankannya. Anda 
tertarik dengan teknologi GeForce terbaru 
ini?AHe 


Epson 
Stylus Photo 915 


Kisaran harga: US$282 
Kontak: Epson Indonesia, Jakarta. 
(021) 572-3161 


& Lagi-lagi, Anda diberikan pilihan 
printer yang oke di Linux 


nda ingin mencetak gambar atau 

foto dari komputer Anda? Anda 
cukup menggunakan sebuah printer 
warna yang bisa melakukannya dan 
sayangnya, tidak semua printer bisa 
dikenali Linux dengan baik. Salah satu 
printer yang dikenali Linux dengan baik 
adalah Epson Stylus Photo 915. 

Resolusi maksimal yang mampu 
dilakukan printer ini adalah 5760dpi. 
Resolusi itu tentu tidak akan 
mempengaruhi kualitas foto yang akan 
Anda cetak. Epson Stylus Photo 915 
juga bisa Anda gunakan secara 
standalone (tanpa terhubung ke 
komputer). Anda cukup memasukkan 
removable media, seperti Compact Flash, 
Smart Media, dan lainnya, ke slot kartu 
PCMCIA yang sudah tersedia. Lakukan 
setting sedikit, printer ini akan 
mengeksekusi perintah Anda. 

Di Mandrake, printer ini dapat dikenali 
dengan mudah. Anda cukup 
menjalankan Mandrake Control Center 
System Configuration Tools, lalu 
menambahkan printer ini ke 
dalamnya.AHe 


PENGUJIAN :LINUX 
Red Hat Linux 9 HE 4 


PENGUJIAN £LINUX 
Red Hat Linux 9 Yu 


PENGUJIAN :LINUX 
Mandrake Linux91 : w 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


terakhir "Linux Ready” dengan prosedur lama.—Red. 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti semua 
peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian 
Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.1, dan Red Hat 9. Dan dua Notebook pada rubrikasi “Linux Ready” di InfoLINUX edisi April 2003, yang modem internalnya belum berfungsi merupakan hasil 


26 InroLINUX AGUSTUS 2003 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


TextMaker 


TP kem poin 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


AMaaAAaorayeritT@ 


MARE kelola —l 


TextMaker 
Pengolah Kata 


PENGOLAH KATA 


Sifat: Komersial, Closed source 
Lisensi: Non-GPL 

Pengembang: SoftMaker Software 
Situs web: www.softmaker.de 


ulan Mei yang lalu, SoftMaker 

Software yang bermarkas di 

Nurnberg, Jerman telah melepas 
sebuah aplikasi pengolah kata untuk 
Linux yang bernama TextMaker. 
Sebelum ini, TextMaker hanya tersedia 
untuk Windows dan PocketPC. Khusus 
untuk rubrik ulasan ini, SoftMaker telah 
berbaik hati menyediakan edisi 
terbarunya kepada InfoLINUX untuk diuji- 
coba. 

Dibandingkan aplikasi lain seperti 
StarOffice Writer, HancomWord, 
KWord, atau AbiWord, maka TextMaker 
adalah pemain baru. Tapi jangan salah, 
meskipun masih berusia belia, Anda 
segera dapat jatuh hati kepadanya. 
Ambil contoh dari kecepatan start-up 
(hanya beberapa detik atau kurang) 
yang mengagumkan, tidak seperti 
StarOffice yang lambannya bukan 
kepalang. /nterface-nya bersih dan 
sederhana, serta dirancang untuk 
menyerupai program-program olah kata 
yang lain sehingga tidak mendatangkan 
masalah bagi yang ingin bermigrasi. 
Proses instalasinya pun sederhana, tidak 
berbelit-belit, dan bisa dikerjakan kurang 
dari 5 menit saja. 

Selayaknya pengolah kata yang 
mutakhir, TextMaker dilengkapi dengan 
kekayaan fitur yang memanjakan 
pemakainya. Pemformatan karakter dan 
paragraf (WYSIWYG tentunya), lengkap 
dengan pengaturan sty/e bisa diakses 
dengan mudah. Tabel juga bukan 
masalah. Bahkan dengan konsep frame- 
based, TextMaker bisa menangani 
beragam jenis objek pada sebuah 
dokumen. Sering membuat surat bisnis? 


closed-source 
Pbnkltarpanta SoftMaker Software 
Situs web: www.sofimaker.de 


Bulan Mei yang lalu, SoftMaker Software yang 
bermarkas di Numberg, Jerman telah melepas 
sebuah aplikasi pengolah kata untuk Linux 


yang 
bernama TextMaker. Sebelum ini, TextMaker ha- 


nya tersedia untuk Windows dan PocketPC. Khu- 
sus untuk rubrik ulasan ini, SoftMaker telah ber- 
baik hati menyediakan edisi terbarunya kepada 
InfoLINUX untuk diuji-coba. 


Dibandingkan aplikasi lain seperti StarOffice Writ- |: 
er, HancomWord, KWord, atau AbiWord, maka 


TextMaker adalah pemain baru. Tapi jangan salah, meskipun masih berusia belia, Anda segera dapat jatuh 
hati kepadanya. Ambil contoh dari kecepatan start-up (hanya beberapa detik atau kurang) yang mengagum- 
kan, tidak seperti StarOffice yang lambannya bukan kepalang. Antarmukanya bersih dan sederhana, serta dir- 


ancang untuk menyerupai program-program olah kata yang lain sehii 


jga tidak mendatangkan masalah bagi 


ng. 
yang ingin bermigrasi. Proses instalasinya pun sederhana, tidak berbelit-belit, dan bisa dikerjakan kurang dari 


5 menit saja. 


Selayaknya pengolah kata yang mutakhir, TextMaker dilengkapi dengan kekayaan fitur yang memanjakan pe- 
makainya. Pemformatan karakter dan paragraf (WYSIWNYG tentunya), lengkap dengan pengaturan style bisa 


diakses dengan mudah. Tabel juga bukan 


masalah. Bahkan dengan konsep 


, TextMaker bisa 


menangani beragam jenis objek pada sebuah dokumen. Sering membuat surat bisnis ? Mail-merge dapat di- 


kerjakan dengan cepat dan nyaman. 


4 TextMaker mengedit file RTF 


Mail-merge dapat dikerjakan dengan 
cepat dan nyaman. 

Hal-hal ekstra seperti footnote, 
endnote, outline, daftar isi otomatis, 
hypenation, serta spelling check juga 
sudah menjadi bagian standar dari 
TextMaker. Bersama program intinya, 
SoftMaker juga menyertakan language 
packs sehingga hypenation dan spelling 
check tidak hanya tersedia untuk bahasa 
Inggris, tetapi juga Jerman, Belanda, 
Perancis, Denmark, Spanyol, Norwegia, 
dan masih banyak lagi. 

Kalau Anda masih perlu mengakses 
file-file DOC hasil olahan Microsoft 
Word, tidak perlu khawatir karena 
TextMaker sanggup membaca dan 
menulis ke format yang telah menjadi 
standar de-facto ini. Uji coba yang kami 
lakukan menunjukkan bahwa TextMaker 
bisa melakukan konversi dengan cepat 
dan akurat (walaupun tidak selalu tepat 
persis sama seperti Microsoft Word). 
Ada pula opsi untuk mengaktifkan format 
DOC tersebut sebagai format default 
yang akan selalu digunakan. 

Jika Anda merasa masih bingung 
tatkala menggunakan TextMaker, masih 
ada pula manual ringkas tapi padat 
setebal 117 halaman yang dapat 
dipelajari. Kecepatan dan kemudahan 
TextMaker patut mendapat acungan 
jempol. Tampaknya TextMaker tidak 
sekedar mengumbar janji dengan 


www.infolinux.web.id 


linerjss6em — Isectioni — |Chapteri (Page of 2 


memasang slogan: fast and efficient 
word-processing. 

Sayangnya, TextMaker ini memang 
bukan tergolong free software. Sekian 
keunggulan TextMaker harus 
dikompensasi cukup mahal, yakni 
seharga US$49,95. Anda bisa sedikit 
berhemat jika membutuhkan edisi Linux 
dan Windows-nya sekaligus, yakni 
hanya US$69.95. Jika Anda tidak 
berkeinginan mencadangkan uang 
sebanyak itu, maka TextMaker bukanlah 
solusi yang tepat untuk Anda. 

Apa yang kurang dari TextMaker? 
Tentu saja ada. Sebagai contoh, 
TextMaker tidak mempunyai grammar 
check sebagaimana telah menjadi fitur 
standar bagi aplikasi sekelas Microsoft 
Word atau WordPerfect. Di sisi lain, 
tidak ada juga dukungan untuk revision 
yang menjadi penting manakala sebuah 
dokumen dikerjakan dalam sebuah tim. 
Lebih jauh, ragam format dokumen 
asing yang didukung TextMaker masih 
cukup terbatas, yaitu DOC-nya 
Microsoft Word dan RTF (Rich Text 
Format) saja. 

Selain pengolah kata, sesungguhnya 
SoftMaker mempunyai beberapa aplikasi 
office lain seperti PlanMaker (spread- 
sheet) dan DataMaker (basis data), 
bahkan juga dengan sistem makro 
bernama BasicMaker.M 
Ariya Hidayat (ariya@kde.org) 


InroLINUX AGUSTUS 2003 27 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Code2HTML 0.9.1 


“Iu Module Configurator - Mozilla 
Eilk Edit View Go Bookmarks Tools Window — Help 


2 .3 # 


» 
Back” Forwanl — Reload Stop 


& Filesihome/jengkolicode2himl-O2. Ub.htmi#line | 


A4 Home | WkBookmarks LL Google Yahoo! 
(DA Debian GNUMLinux — codle2himl 


1 #!/bin/sh 
2 


3 TEMPs/tmp/$$ .nymodconf 
4 VERSIONz0.1a 
S COPYRIGHTe"(c) Noprianto, June 2003. GPL" 


ALAT BANTU PEMROGRAMAN 


Sifat: Open source 

Lisensi: GPL compatible 
Pengembang: Peter Palfrader dan tim 
Bahasa Pemrograman: Perl 

Situs web: http://www.palfrader.org/ 
code2html/ 


agi seorang developer, menulis 

source code tentunya adalah 

kewajiban yang tidak dapat 
ditawar-tawar lagi. Dalam menuliskan 
source code, salah satu tool pembantu 
yang dapat meringankan tugas 
pengembangan adalah editor yang 
mendukung pewarnaan sintaks untuk 
bahasa pemrograman yang digunakan. 
Dengan demikian, kesalahan sintaksis 
dapat diminimasi. Dan Anda pun dapat 
menganggap pewarnaan sintaks tersebut 
sebagai hiburan dikala tertekan 
menghadapi berbagai kesalahan logika. 

Bagaimana ketika Anda perlu untuk 
menempatkan source code tersebut di 
halaman web agar dapat dibaca dan 
dipelajari oleh berbagai pihak? Tentunya, 
pembaca source code Anda tidak 
semuanya merupakan orang yang 
membaca source code semudah 
membaca kolom gosip di surat kabar. 
Perlu sedikit perubahan tampilan agar 
kode dapat dibaca lebih mudah. Salah 
satunya adalah dengan pewarnaan 
sintaks, sama seperti ketika pengetikan 
kode. 

Menulis sendiri halaman HTML 
berwarna untuk halaman Anda tentunya 
akan sangat merepotkan. Membuat 
aplikasi web baru tentunya akan 
memakan waktu. Solusinya, Anda dapat 
mempergunakan program code2htmi 
yang dibuat oleh Peter Palfrader. 

Saat penulis kali pertama 
mendapatkan program ini dan ingin 
mencobanya, sebuah kekhawatiran 
langsung muncul. Sebagai seorang 
programer Python, penulis bertanya- 


28 InroLINUX AGUSTUS 2003 


6 
7 KERNEL VERSION-$ (uname -r' 


Ny Module Configurator 


) 
8 KERNEL MODULES. DIRs/lib/modules/$KERNEL VERSION/kernel/ 


9 selectede"" 
10 WORKING#$KERNEL, MODULES. DIR/$selected 
1 


12 alias dialogs"dialog --backtitle 'My Kernel Module Configurator v$VERSION (SKERNEL VERSION) '" 


13 
14 function deltemp() 
15 £ 


16 rm -rf STEMP 

17 ) 

18 

19 function is-installed() 

20 £ 

21 WODULEz echo Si | awk -F. 'fprint $1)'” 


22 INSTALLED- Ismod | grep -w SMODULE | wc -1 25/dev/null' 


23 return S$INSTALLED 


“ 


Eodar 


& Contoh halaman HTML yang dihasilkan 


tanya apakah code2html mampu 
mengenali sintaks Python. Dan rupanya, 
code2html bisa! Tidak hanya Python, 
perl, C ataupun Java, code2html juga 
mendukung sintaks-sintaks lainnya. 
Berikut ini adalah daftar lengkap sintaks 
bahasa pemrograman yang didukung: 
ada, ada95, awk, c, c# #, cc, cpp, cxx, 
gpasm, groff, html, java, javascript, js, 
lisp, m4, make, makefile, pas, pascal, 
patch, perl, plain, pov, povray, Python, 
ruby, sh, sheliscript, dan sgl. 

Fitur lain yang datang bersama 
program ini adalah pendeteksian otomatis 
sintaks yang harus dipergunakan. Cukup 
berikan saja source code program Anda, 
dan secara program akan mendeteksi 
secara otomatis bahasa pemrograman 
Anda, kemudian akan mengasosiasikan 
mode-mode yang bersesuaian. 

Berikutnya, code2html juga dapat 
digunakan sebagai aplikasi CGI. Dengan 
demikian, Anda dapat membangun 
gudang source code dan melewatkannya 
ke program ini setiap ada permintaan 
untuk melihat isi dari source code. 

Pengaturan untuk web server Apache 
dijelaskan secara sangat mendetail di 
manual program ini. Boleh dikatakan, 
manualnya juga berfungsi sebagai 
tutorial dalam memfungsikan program ini 
sebagai aplikasi web. 

Dengan demikian, diharapkan source 
code Anda tidak lagi menyeramkan. Dan 
pengunjung situs Anda akan semakin 
banyak. Dan source code Anda akan 


www.infolinux.web.id 


makin banyak digunakan. Dan Anda 
akan terkenal. Dan apabila Anda adalah 
seorang programer, maka nilai jual Anda 
akan semakin tinggi. 

Susahkah menginstal program ini? 
Jawabannya, mudah sekali. Tidak ada 
urut-urutan langkah configure, make, dan 
make install. Cukup instal saja Perl (dan 
yang satu ini rasa-rasanya aneh apabila 
belum terinstal) dan program ini dapat 
segera digunakan. 

Dan susahkan menggunakan program 
ini? Jawabannya tetap sama: mudah 
sekali. Semudah menjalankan Is. Cukup 
jalankan perintah berikut ini, dan sebuah 
html dengan pewarnaan sintaks telah 
Anda hasilkan: 
code2html «file input» «file output» 


Dengan memberikan opsi tambahan, 
Anda dapat pula meminta code2html 
untuk membuat nomor baris. Nomor 
baris tersebut dapat pula Anda jadikan 
link ke dirinya sendiri. Dan sebagai 
tambahan, Anda pun dapat memberikan 
atribut tertentu pada HTML yang 
dihasilkan. 

Bagi Anda yang ingin meningkatkan 
kemampuan dalam melakukan text 
processing, mempelajari source code 
program ini akan dapat membantu, 

Secara keseluruhan, program ini dapat 
meningkatkan nilai tambah ketika Anda 
ingin mempublikasikan source code 
Anda di Internet.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Cadubi 1.2 


V4 jengkol@ SUPERMAN:-/cadubi-1.2 
Eile Edit View Terminal Go Help 
CADUBI Keys Color Codes 
ijkl Move 
IJKL Move Ouick 
space Paint with Pen 
del Erase 
Set Pen Character 
Toggle Pen Bold 


- 
te 
“ 


X 


ALAT BANTU ASCII ART 


Sifat: Open source 

Lisensi: GPL compatible 

Pengembang: Ian Langworth dan Logical 
Lemon Productions 

Bahasa Pemrograman: Perl 

Situs web: www.logicallemon.com 


aktu senantiasa bergulir, 

meninggalkan yang lama dan 

menyambut yang baru. 
Walau demikian, kenangan indah tentu 
tak mudah untuk terlupakan. Kenangan 
indah selalu memiliki tempat tersendiri 
di hati. Begitupun juga dengan zaman- 
zaman hitam putih bersama seni 
karakter ASCII. Bagi Anda yang telah 
mengenal komputer sejak satu dekade 
yang lalu, tentunya tidak asing dengan 
seni yang satu ini. Sampai saat ini pun, 
gambar-gambar lucu yang disusun dari 
karakter ASCII tersebut masih cukup 
populer ditemukan di signature untuk e- 
mail. 

Linux pun lahir dari zaman hitam 
putih. Para pengembang pun tentunya 
banyak yang lahir dari hitam putihnya 
zaman. Bagi yang baru, tentunya tidak 
salah untuk mengenal seni tingkat tinggi 
yang satu ini. Salah satunya adalah Ian 
Langworth, yang menulis aplikasi cadubi. 
Dengan cadubi, Anda dapat berkreasi 
laksana menggunakan aplikasi pengolah 
grafis populer seperti GIMP. Dan bagi 
seorang seniman lukis, layar cadubi 
layaknya kanvas untuk menuang segala 
karya seni kreatif. 

Cadubi umumnya tidak termasuk 
dalam distribusi Linux populer. Untuk 
menggunakannya, Anda dapat 
memeriksa ketersediaan paketnya untuk 
distro Anda. Apabila tidak tersedia, Anda 
dapat men-download di situs web-nya. 
Kompilasi tidak diperlukan karena cadubi 
adalah script Perl. Pastikan juga Anda 
memiliki pustaka Perl untuk 
TermReadKey. 


Toggle Pen Inverse 
Set Pen Foreground 
Set Pen Background 
Text Mode 

Toggle Pen Blink 
Read File In 

Write File Out 


“nSOoeuanasas 
NEK KAK. 
0 NOUbBUNGpO 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


FG BG Bold All 


XXX 


Exit Website: http://ww.logicallemon.com/cadubi/ 


Refresh Screen 


" Erase (also) Latest: 


y to continue 


& Layar edit cadubi 


Setelah dijalankan, cadubi akan 
menampilkan sebuah layar edit di mana 
Anda bisa menuangkan segala krativitas 
Anda. Di sinilah tempat Anda 
menuangkan ide Anda. Sayangnya, 
tombol untuk navigasi yang digunakan 
sedikit kurang lazim. Untuk bergerak ke 
atas, Anda harus menekan tombol i. 
Sementara k akan membawa Anda ke 
bawah. Tombol j dan I akan membawa 
Anda masing-masing ke kiri dan ke 
kanan. 

Untuk menggambar, Anda dapat 
menekan tombol spasi. Default-nya, 
karakter x akan tercetak di layar. Untuk 
mengganti karakter tersebut, Anda dapat 
menekan tombol p. Kesal karena banyak 
tombol yang harus dihapal? Jangan 
khawatir, tekan saja kombinasi tombol 
CTRL-h, dan sebuah layar bantuan akan 
ditampilkan untuk Anda. 

Kalau dipikir-pikir, sampai di sini, 
cadubi tidak memberikan nilia tambah 
dalam mendesain. Bahkan cenderung 
menyusahkan karena navigasi tombolnya 
yang cukup tidak lazim. Toh, kita dapat 
dengan mudah membuat seni ASCII di 
editor kesayangan kita. Lebih mudah dan 
fleksibel lagi. Untuk mengganti karakter, 
kita cukup mengetikan saja karakter yang 
kita inginkan. 

Tapi, tunggu dulu. Pembuat cadubi 
tentunya juga menyedari hal yang satu 
ini. Cadubi dapat membuat seni yang 
dilengkapi dengan warna-warni. Anda 


www.infolinux.web.id 


ftp://ftp.logicallemon.com/pub 


memang dapat mengetikkan escaped 
character ASCII di editor kesayangan 
Anda, tapi kerepotannya dapat memuat 
seseorang menjadi malas. Belum lagi 
ditambah dengan kesalahan yang 
mungkin saja terjadi. Dengan cadubi, 
menambahkan warna dapat dilakukan 
semudah menekan tombol f dan b. 
Tombol f digunakan untuk mengubah 
warna teks, sementara tombol b 
digunakan untuk mengubah warna latar 
belakang. File help untuk cadubi dibuat 
pula dengan cadubi. 

Setelah itu, Anda dapat menyimpan 
hasil kerja Anda dengan menekan 
kombinasi tombol CTRL-o. Untuk 
membaca dari suatu file, Anda dapat 
menekan kombinasi tombol CTRL-r. 

Selanjutnya, file yang hasilkan dapat 
Anda gunakan. Untuk menikmati 
keindahan warna-warni seni ASCII yang 
Anda buat, cukup tampilkan saja dengan 
perintah cat. Karya seni dapat pula 
ditempatkan sebagai /etc/issue agar 
login prompt Anda menjadi lebih 
menarik. 

Bagi Anda yang tidak menyukai 
keybinding yang diberikan oleh program 
ini, pengubahan ke source code dapat 
langsung dikerjakan. 

Cadubi adalah aplikasi yang 
menakjubkan. Dan bagi Anda yang 
tertarik untuk mengembangkan lebih 
lanjut, pelajari saja source code-nya.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX AGUSTUS 2003 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Frozen Bubble 1.0.0 


Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Guillaume Cottenceau 

dan tim 

Situs web: http://www.frozen-bubble.org/ 


agi penggemar game yang datang 

dari dunia Windows, tentunya 

Puzzle Bubble bukan merupakan 
game yang asing. Permainan menjatuhkan 
kelompok bola kecil berwarna sama 
dengan tembakan bola kecil lainnya cukup 
seru untuk dimainkan. Dan apabila Anda 
memainkannya berdua, permainan 
tersebut akan terasa lebih menyenangkan. 
Anda bisa mengolok-olok teman Anda 
yang kalah, bukan? 

Sekarang di Linux, kita dapat 
memainkan game serupa. Akan tetapi, 
namanya bukanlah Puzzle Bubble, 
melainkan Frozen Bubble. Dalam beberapa 
hal, Frozen Bubble bahkan jauh lebih 
menyenangkan untuk dimainkan. 

Beberapa game cukup susah diinstal. 
Sebelum bermain, Anda terkadang harus 
berkutat dulu dengan proses instalasi. 
Lain halnya dengan game yang satu ini. 
Apapun distribusi Linux Anda, selama 
cukup populer, paket game ini sudah 
tersedia. Siap di-download dan 
dimainkan. Bahkan, Anda juga dapat 
memainkan game ini di Windows dan 
MAC OS. Kebutuhannya pun tidak neko- 
neko. Cukup Perl dan SDL! 

Setelah terinstal, Anda dapat 
menjalankannya dengan perintah Puzzle 
Bubble. Inisialisasi SDL akan memakan 
sedikit waktu, dan selanjutnya, sebuah 
menu yang lucu akan diperlihatkan kepada 
Anda. Melalui menu inilah, Anda dapat 
memilih permainan 1 player, permainan 2 
player, level editor, tampilan full screen, 
kualitas grafik, suara, kustomisasi tombol, 
dan penampilan high score. 

Sebelum bertanding, sebaiknya kita 
pilih permainan 1 player. Sebuah layar 
permainan akan disuguhkan kepada 


30  InroLINUX AGUSTUS 2003 


» 
Frozen 
Bubble 


Anda. Anda akan menjumpai penguin- 
penguin kecil dan lucu di kiri dan kanan 
bawah layar. Latar belakangnya pun 
berupa penguin. Akan tetapi, berhati- 
hatilah. Anda tidak memiliki banyak 
waktu untuk mengagumi binatang lucu 
tersebut. Apabila Anda tidak 
menembakkan bola ke sasaran, maka 
bola akan ditembakkan sendiri dengan 
sasaran sesuai arah moncong meriam. 
Dan dengan demikian, Anda akan 
kehilangan satu senjata. 

Dan berhati-hati pula, karena tumpukan 
bola tidak boleh mengenai meriam 
penembak, yang mana artinya Anda telah 
kalah. Tembaklah bola ke kumpulan bola 
yang warnanya bersesuaian, dan bola- 
bola pun akan berjatuhan. Dan siap- 
siaplah untuk kagum. Bola-bola yang 
berjatuhan tersebut akan tampak sangat 
nyata seperti bola-bola yang jatuh dalam 
kehidupan sehari-hari. Efek gravitasi dan 
tumbukan yang ditampilkan benar-benar 
memukau mata. Luar biasa. Kualitas 
gambar Frozen Bubble memang harus 
diacungkan jempol. Sekali lagi, Anda 
harus menembak lebih cepat lagi. Bola- 
bola di atas senantiasa turun terus ke 
bawah. Jangan biarkan diri Anda 
terhimpit. Karena, apabila Anda kalah, 
maka penguin kecil di bawah akan 
menangis berlinang air mata. Kasihan, 
kan? Teruslah perbaiki kualitas permainan 
Anda. Teruslah berlatih, sebelum akhirnya 
dapat memenangkan permainan 2 player. 
Di permainan 2 player, berlomba-lombalah 
untuk memenangkan permainan lebih 


www.infolinux.web.id 


dahulu. Atau buatlah lawan Anda kalah 
terlebih dahulu. 

Bagi Anda yang memiliki mesin 
lambat, para pengembang game ini telah 
memikirkan caranya agar Anda tetap dapat 
menikmati serunya menjatuhkan bola- 
bola. Pertama-tama, tentunya mengurangi 
kualitas grafik. Frozen Bubble bahkan 
dapat dijalankan dengan memberikan opsi 
yang menandakan bahwa mesin yang kita 
miliki adalah mesin lambat. 

Game yang keren tidak akan terlalu 
memukau apabila tidak disertai dengan 
suara yang mendukung. Dengan Frozen 
Bubble, Anda dapat menikmati suara- 
suara yang menyenangkan. Dan apabila 
jenis musik dirasa masih kurang, Anda 
masih dapat men-download di situs web- 
nya. Sayangnya, file yang harus di- 
download berukuran cukup besar. 
Hebatnya, Anda bahkan dapat 
menggunakan suara dengan format OGG. 

Sayangnya, game ini tidak dapat 
dimainkan lewat jaringan. Dan juga tidak 
dapat dimainkan dalam console. Tertarik 
untuk membuat Frozen Bubble versi 
console? 

Kehadiran frozen bubble memang telah 
ditunggu-tunggu. Di tengah sepinya 


game di dunia Linux, xi 


kehadiran game ini 


adalah oase. Efek suara | 4/5 
Ramaikan komputer BU Pelan IP 
Grafis 5/5 


Anda! Anda butuh 


game ini! 
Noprianto #LINUX Rating 


Inopranto@infolinux.co.id) #ENELI aa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


TuxType 1.5.1 


Sifat: Open source 

Lisensi: GNU General Public License (GPL) 
Pengembang: Tux4Kids 

Situs web: http://tuxtype.sf.net/ 


alah satu cara untuk menarik anak 

kecil untuk menggunakan 

komputer adalah mengajaknya 
untuk bermain game. Tentunya tidak lucu 
apabila seorang anak kecil yang baru 
belajar membaca diajak untuk bertarung 
melawan musuh dalam permainan 
FreeCraft. Tidak adil juga untuk 
mengajaknya bermain catur. Mungkin 
akan lebih seru apabila anak kecil tersebut 
diajak untuk memainkan TuxType. 

TuxType adalah game untuk belajar 
mengetik. Sebagai tokoh utama, Tux sang 
maskot Linux dihadirkan. Sebagai seorang 
pemain, kita akan mengajak Tux untuk 
memakan ikan yang berjatuhan dari atas. 
Setiap ikan akan membawa satu huruf. 
Caranya bagaimana? Tekanlah tombol 
yang bersesuaian di keyboard, dan Tux 
akan memakan ikan tersebut. Lucu, bukan? 

Pertama-tama menjalankan game ini, 
Anda akan mendapatkan sebuah layar 
animasi yang lucu. Penguin yang berada 
di sisi kiri bawah layar pun akan sesekali 
dengan nakal mengedipkan mata kepada 
sang pemain. Gambar latar belakang yang 
turut dianimasikan pun seakan membuat 
game ini tampil sangat ramai. Belum lagi 
animasi setiap item menu apabila kita 
memilihnya dengan mouse ataupun 
tombol keyboard. 

Singkatnya, seorang anak kecil akan 
mudah tertarik dengan gambar-gambar 
yang lucu. Sayangnya, masih terdapat 
cukup banyak pilihan. Ya, Anda akan 
menjumpai pilihan untuk memakan huruf, 
memakan kata, berlatih, dan keluar dari 
game. 

Saatnya untuk memilih Key Cascade, 
yang akan membawa Tux Anda 
memakan ikan-ikan yang membawa 
'vitamin' huruf. Tapi Anda harus memilih 


tingkatan kesulitan terlebih dahulu. Untuk 
kali pertama mencoba, sebaiknya, Anda 
memilih tingkatan easy, kecuali kalau Tux 
Anda sudah terlalu lapar, dan masih bisa 
bergerak cukup cepat untuk menangkap 
ikan yang berjatuhan. 

Setiap kali ada ikan yang tidak 
termakan, maka Anda diberikan hukuman. 
Berikutnya, berikan kesempatan kepada 
penguin Anda untuk mulai melahap ikan- 
ikan tersebut. Tekanlah tombol keyboard 
yang bersesuaian. Tux akan berjalan ke 
arah jatuhnya ikan dan bersiap di 
bawahnya. Begitu ikan turun, maka 
dengan lahap, Tux akan memakannya. 
Tanpa sisa apapun. 

Sayangnya, permainan ini akan cukup 
memberikan tanda tanya besar kepada 
anak kecil yang memainkannya. Kenapa? 
Gambar latar belakang ikan yang 
berjatuhan tersebut sangatlah tidak lazim. 
Salah satu contohnya adalah latar 
belakang pegunungan salju. Ikan 
berjatuhan dari langit dan berada jauh di 
atas gunung. 

Baiklah, pertanyaan mungkin akan 
membuat anak kecil menjadi lebih kreatif 
dan tidak menjadi terlalu kaku. Apabila 
telah cukup mahir dalam tingkatan easy, 
coba-cobalah untuk memainkan tingkatan 
yang lebih tinggi. 

Sampai saat ini, bagaimanakah keahlian 
yang Anda miliki? Tidak masalah sama 
sekali dalam memainkan tingkatan hard? 
Kalau sudah begitu, mungkin sudah 
saatnya bagi Anda untuk memainkan 
Word Cascade. Dengan lulus dari tingkatan 


www.infolinux.web.id 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


tertinggi Word Cascade, Anda akan 
memiliki kemampuan mengetik yang tinggi. 

Anda tidak harus langsung memainkan 
Key Cascade. Anda dapat berlatih terlebih 
dahulu. Gambar latar belakangnya 
terkadang akan sangat mengherankan. 
Tidak cocok sama sekali dengan penguin 
dan ikan. 

Kemampuan game ini untuk bersuara 
cukup layak untuk dipuji. Begitu pun 
dengan kemampuan grafisnya. TuxType 
mencoba untuk menyajikan ekspresi yang 
menarik. Ekspresi ketika Tux memakan 
ikan atau terhenyak karena gagal 
memakan habis ikan-ikan cukup meng- 
gemaskan. Begitupun dengan animasi 
Tux yang berjalan dan menunggu untuk 
menyantap ikan. 

Sayangnya, game ini tidak memiliki 
kehalusan grafis yang cukup untuk 
langsung menarik orang memainkannya 
pada pandangan pertama. Tulisan-tulisan 
pada menu bahkan terlalu kasar dan 
menjadikannya kurang menarik. Belum 
lagi gambar ikan yang sangat polos dan 
tidak menarik. 

Setidaknya, game ini turut 
meramaikan dunia game yang kering di 
Linux. Dan tujuannya pun cukup terpuji: 


mencoba memberi- an 


kan hiburan kepada 


calon penerus Efek suara 415 
generasi mendatang, AG pam 3/5 
untuk dunia yang Grafis 415 
lebih baik. 
Noprianto ALINUX Rating 


hopranto@nfokrw.coi) “9981. 45 


InroLINUX AGUSTUS 2003 31 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Optimasi Office Linux 


File Edit View Insert Format Tools 


(tie ##T:AnfoLINUX/LAYOUT #E disi220 


Default bd 


Times New Roman Xx 


Window Help 
7 Juli/Katem:z204 Se) ep EF & ( & ra a 
2 “|iBR:1 Uu -2-2— sms ss AAR 
1 Dn NA isi 5 6 Z 8 3 10 in 12 1 


Optimasi 


Office Linu 


ari pengamatan kami di 

lapangan, banyak perusahaan 

yang mengimplementasikan 
Linux sebatas di lingkungan server saja. 
Memang, ketangguhan Linux 
dilingkungan server sudah tidak 
diragukan lagi. Dan kebanyakan 
perusahaan itu menggunakan Linux 
hanya karena tidak ingin server mereka 
disusupi orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab. 

Dan sangat disayangkan juga bahwa 
aplikasi office di Linux belum sepopuler 
penggunaan Linux di server. Padahal 
percobaan kami terhadap aplikasi-aplikasi 
Office Linux yang ada menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan antara Office 
di Windows dengan Office di Linux. 

Kalau di Microsoft Office semua 
aplikasi, mulai Word sampai presentasi 
dibundel dalam datu paket, di Linux lebih 
bervariasi lagi. Artinya, ada beberapa 
aplikasi yang benar-benar mirip dengan 
aplikasi Microsoft Office (semua aplikasi 
dibundel menjadi satu), ada juga aplikasi 
yang dijalankan sendiri-sendiri. Misalnya, 
aplikasi spreadsheet Gnumeric, aplikasi 
presentasi Magic point, dan lainnya adalah 
contoh aplikasi yang berjalan sendiri. 


34 InroLINUX AGUSTUS 2003 


KOffice dan OpenOffice merupakan contoh 
aplikasi Office yang dibundel menjadi satu. 
Banyak keuntungan yang akan Anda 
dapatkan dari aplikasi Office yang dibundel 
seperti itu. 

Misalnya, sekarang Anda tengah 
membuat sebuah aplikasi Word dan 
karena keperluan mendadak Anda juga 
membutuhkan aplikasi spreadsheet, 
Anda cukup klik File lalu memilih New 
Spreadsheet. Dengan seketika aplikasi 
spreadsheet akan segera terbuka. Contoh 
yang kami jelaskan adalah contoh untuk 
aplikasi OpenOffice. 

OpenOffice sampai saat ini bisa 
dibilang aplikasi Office yang mirip 
dengan Microsoft Office. Walaupun 
sejarahnya, aplikasi ini dibangun dengan 
melihat aplikasi Office milik Sun 
Microsystems, yaitu StarOffice. 


Kami dapat dengan mudah membuka 
beberapa file Microsoft Office di aplikasi 
Office Linux. Mulai dari file .doc, .xls, 
sampai .ppt. Begitu juga sebaliknya, 
apabila Anda ingin membuat ekstensi file 
Microsoft Office di Linux, Anda juga 
dapat dengan mudah melakukannya. 


www.infolinux.web.id 


100: 


InsBT (STD 


Singkatnya, apabila Anda ingin segera 
bermigrasi ke Office Linux Anda tidak 
perlu ragu lagi akan kompatibilitas file-file 
Office. 

Apabila di Microsoft Office Anda 
sering menggunakan shortcut-shortcut, 
di Office Linux hal itu juga bisa Anda 
lakukan. Contoh kecilnya, Anda cukup 
menekan Ctrl - B untuk membuat huruf 
tebal (bold) atau Ctrl #- 1 untuk membuat 
huruf miring (italic). Dan masih banyak 
lagi yang bisa Anda lakukan dengan 
Office di Linux. 

Aliran listrik di daerah Anda sering 
padam? Anda tidak perlu khawatir akan 
kehilangan data. Lakukan setting agar 
Office di Linux melakukan penyimpanan 
secara otomatis setiap 2 menit sekali, 
misalnya. Jadi, begitu aliran listrik mati 
atau Anda meninggalkan meja kerja Anda 
tiba-tiba, aplikasi Office Anda secara 
otomatis melakukan penyimpanan. 

Waktu memang terus berjalan. 
Mungkin dulu ketika Anda menggunakan 
salah satu fitur yang ada di Office Linux 
sempat tidak berjalan dengan baik. Sejalan 
dengan waktu, hampir semua fitur yang 
ada bisa Anda gunakan dan manfaatkan 
dalam menunjang kerja Anda.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Optimasi Office Linux 


Bekerja Menggunakan KOffice 


Anda yang sudah familiar dengan Microsoft Office mungkin saat ini semua aplikasi yang dibundel di dalamnya sudah komplit. 
Padahal kalau mau jujur aplikasi yang dibundel dalam KOffice lebih banyak lagi. Tidak percaya, berikut kami beberkan aplikasi yang 


dibundel dalam KOffice: 


KFormula, ini adalah editor formula. 


Kexi, ini adalah aplikasi database dengan environment MS Access. 


KWord, aplikasi ini bisa Anda gunakan sebagai word processor. Aplikasi ini bisa Anda gunakan untuk dokumen standar. 
KSpread, ini adalah aplikasi spreadsheet. 
KPresenter, ini adalah aplikasi untuk presentasi. 
Kivio, ini adalah aplikasi untuk bagan (flowchart). 
Karbon14, ini adalah aplikasi gambar vektor. 
Krita, ini adalah aplikasi untuk mengolah gambar, layaknya Gimp atau Adobe Photoshop. 
Kugar, ini adalah too! untuk membuat laporan bisnis. 

KChart, ini adalah aplikasi gambar dan chart yang terintegrasi. 


Karena /nfoLINUX edisi ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai aplikasi Office, maka hanya KWord, KSpread, dan 
KPresenter saja yang kami bahas. Dengan bahasan aplikasi office di Linux harapannya Anda keragu-raguan untuk bermigrasi ke 


Linux segera terhapus.M 


» KWord 


Word merupakan word processor 

yang berbasis frame. KWord 
setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu 
sebagai aplikasi word processing dan 
aplikasi desktop publishing. Dan KWord 
kapabel dalam membuat dokumen 
profesional. Artinya, apa yang ingin 
Anda lakukan dengan aplikasi ini bisa 
dilakukan. Siapa saja harusnya bisa 
menggunakan KWord, karena aplikasi itu 
dapat dengan mudah digunakan. 

Hampir semua fitur yang ada di 
aplikasi Office pada umumnya bisa 
Anda temukan di KWord. Sebut saja 
tipe font, style, warna, ukuran, dan 
masih banyak yang lainnya. Proses 
editing, penghapusan, update style juga 
bisa Anda lakukan di sana. Anda ingin 
membuat tulisan Anda pada posisi 
center atau ingin membesarkan teks atau 
mungkin ingin membuat word wrap, 
KWord mampu menjalankan perintah 
itu. 

Anda ingin memasukkan gambar atau 
clip-art ke dalam tulisan yang tengah 
Anda buat, itu bisa Anda lakukan di 
KWord. KWord juga memiliki fitur auto- 
correction dan spell checking. Karena 
KWord dibuat berbasis frame, Anda juga 


bisa menggunakan KWord sebagai 
sebuah aplikasi desktop publishing. 

Jika Anda mulai tertarik dengan 
aplikasi ini, cobalah menggunakannya. 
Begitu Anda klik KWord, Anda akan 
ditawarkan dua buah template, Page 
layout, dan Text oriented. Jika Anda 
memilih template Page layout, maka 
semua frame adalah kosong dan tidak 
terlihat ukuran kertasnya. Tetapi akan lain 
jika Anda memilik Text oriented, Anda 
akan disuguhi tampilan blank dengan 
ukuran kertas tertentu (yang bisa Anda 
pilih sebelumnya). 

Khusus mengenai penomoran, Anda 
bisa melakukan semua tipe nomor di 
KWord. Anda bisa menggunakan nomor 


DE8S3L se -JE3api: rr 
- BIUS NN Ar 


F 


Dogoap —-e- 
5 E3 


daa Kel 


KWord 1.1 


KWord is a FrameMaker-like 
word-processing and desktop 
publishing application. KWord is 
capable of creating demanding 
and professional looking 
documents. Whether you are a 
corporate orhome user, 
production artist or student, 
KWord will prove a valuable and LI 
casy to Use tool forall your word 


TEKANAN Processing and layout needs, 


KWord isa wordprocessor based on frames. This can be used to 
place components in precise locations, as with many professional 
DTP applications. KWord can also handle huge amounts of texts 
and allows you to do professional markup with case| 


le 
ar DD) 


roman, nomor lower arabic, nomor upper 
arabic, lower alphabetical letter, upper 
alphabetical letter, dan beberapa nomor 
yang berbeda-beda. 

Fitur lain yang bisa Anda temukan di 
KWord, adalah Find and Replace. Fitur ini 
akan memudahkan Anda dalam mencari 
sebuah teks atau beberapa teks kemudian 
menggantinya dengan teks yang lain. 
Bahkan Anda juga bisa sekaligus 
mengganti keadaan teks sebelumnya, 
dengan warna, bold, atau italic.M 


Elle Edit View Insert Format Frames Table Tools Setings Help 


Paragraph Layouts (Styles): 
Each saragrash basa peragaph ayo eyio) 
ing, line 


5 pping fames. Soyou 
can easily latthe text run around pictures. 


Templates: 


MK 2 II 


Ber - 


(asin 


& Anda masih bisa memasukkan 
gambar di KWord 


www.infolinux.web.id 


& KWord pun bisa Anda setting 
menjadi seperti gambar ini 


InoLINUX AGUSTUS 2003 35 


Optimasi Office Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


"? KSpread 


ngin membuat tabel dengan mudah di 
Linux? Setidaknya ada dua pilihan 
aplikasi yang bisa Anda gunakan, yaitu 

KSpread dan Gnumeric spreadsheet. 
Anda yang terbiasa dengan lingkungan 
KDE, dapat dipastikan akan memilih 
KSpread sebagai solusinya. Karena ada 
kecenderungan orang yang biasa 
menggunakan KDE, maka aplikasi- 
aplikasi yang digunakannya pun buatan 
KDE. Begitu juga yang fanatik dengan 
GNOME, pasti dia akan memilih 
Gnumeric sebagai aplikasi spreadsheet. 
Kembali ke KSpread, Anda bisa 
menggunakan aplikasi ini untuk 
keperluan pembuatan tabel. Tidak hanya 
itu, KSpread juga mendukung formula 
matematika yang kompleks dan statistika. 
Walaupun banyak didukung dengan 


fitur-fitur spreadsheet, KSpread masih 
lebih cepat dijalankan dibandingkan 
aplikasi spreadsheet lainnya. 

Fitur-fitur yang bisa Anda temukan di 
KSpread, di antaranya multipel tabel/ 
sheet per dokumen, template, multipel 
Chart format untuk menampilkan grafikal 
data, terdapat lebih dari 100 formula, 
sorting, scripting, lis, validasi data 
dengan cara mengecek konfigurasi aksi, 
dan masih banyak lainnya. 

Apabila pekerjaan sehari-hari Anda 
banyak berhubungan dengan tabel, 
rasanya KSpread cocok Anda gunakan. 
Tidak hanya tabel yang bisa Anda buat 
di KSpread, Anda juga bisa 
menggabungkannya dengan chart 
bahkan sebuah gambar. 

Interoperabilitas juga tercakup di 
KSpread. Anda dapat dengan mudah 
meng-import Applix Sheet, MS Excel, 
Gnumeric, dan file Ouattro Pro. Kami juga 


Jaga me-isourcesai fficerkspreatiidemos/t eatures.ksp Imodifiedj — KSpread. ox 
Ider Data Extra Selings Help 


2) 
1 


ak 

B J0 i500er) | MumberFomat | Msc | Ted | Boston | Background | Y 

z fe (7 Petem 
(c3Ee E-| — 

ih — | 

1 FP Fl 
2 |: 

2 — 

& 2 

2 - E3 (- Customize —T 
2 Te J—| 

2 cat — 

10 E Fi E two 


13 fm 


1 
18 12-Apr 


daa btr tg ta jari 


(Fsum F0 


& Banyak hal yang bisa Anda lakukan 
di KSpread 


mencoba membuka format berbeda di atas 
KSpread dan hasilnya baik. File yang Anda 
buat di atas KSpread juga bisa disimpan 
dalam berbagai format, mulai HTML, teks, 
Gnumeric, dan tentunya KSpread. 

Satu kelebihan dari aplikasi ini, Anda 
bisa dengan mudah mengomunikasikan 
KSpread dengan aplikasi lain yang 
terbundel dalam satu paket KOffice.A 


— KPresenter 


Pp rogram pembuat presentasi yang satu 
ini sepertinya memang mengerti 
kebutuhan Anda. Dengan interface yang 
indah dan mudah, pembuatan presentasi 
menjadi kegiatan yang menyenangkan. 
Kali pertama dibuka, sebuah window 
akan ditampilkan, dan kita dapat memilih 
untuk membuat presentasi sesuai template 
yang telah tersedia. Kita dapat pula 
memulai dengan dokumen kosong apabila 
ingin mencoret-coret dalam sebuah kertas 
kosong. Di window ini pula, Anda dapat 
membuka dokumen presentasi yang 
pernah Anda buat sebelumnya. Untuk 
menghasilkan presentasi yang berkualitas 
tinggi dalam waktu sekejap, Anda dapat 
memilih untuk mengikuti template. Pilihlah 
tab screenpresentations. Kemudian, 
pilihlah template yang Anda inginkan. 
Sebuah layar edit pun akan dibuka 
untuk Anda. Dari template yang Anda 
pilih, Anda dapat mengubah berbagai 
teks ataupun elemen lainnya. Untuk 
mengubah teks, kliklah dua kali pada teks 
tersebut dan ketiklah teks yang baru. 
Secara umum, fungsi-fungsi 
pemformatan untuk font dapat diakses 


36 InroLINUX AGUSTUS 2003 


dengan mudah melalui shortcut-shortcut 
yang umum. Penekanan kombinasi tombol 
CTRL-B (berfungsi untuk menebalkan teks) 
tentunya akan lebih cepat dan mudah 
dilakukan apabila Anda terbiasa bekerja 
dengan shortcut. Sayangnya, beberapa 
shortcut seperti shortcut untuk 
memasukkan gambar terasa cukup aneh. 

Saatnya menambahkah sedikit efek. 
Presentasi yang dilengkapi dengan 
berbagai efek dalam batas wajar tentunya 
akan terlihat lebih menarik. Di KPresenter, 
penambahan efek dapat dapat dilakukan 
dengan mengakses menu screen 
presentations |(configure pages. 

Apabila Anda ingin membuat 
presentasi yang relatif sederhana, rasa- 
rasanya Anda perlu untuk membuang 
banyak toolbar agar bekerja lebih menjadi 
lebih menyenangkan. 

Untuk menjalankan presentasi, pilihlah 
menu screen presentations Istart. Penulis 
tidak dapat menemukan shortcut yang 
sama seperti kebanyakan program 
pembuat presentasi. 

Bagi yang sering bepergian, Anda 
dapat menyimpan hasil presentasi Anda 
sebagai halaman web. Nah, dalam urusan 
yang satu ini, wizard yang disertakan oleh 
program ini akan terasa banyak 


www.infolinux.web.id 


KPresenter 


— Insert current Page number Fi 
— Create own Templates 

- Scripting 

— Grouping/Ungr 


— Better User Inte: 


— Embedded parts are working! 


-.much.more... 


aa jo pe Aa 


& Membuat presentasi dengan 

KPresenter 
membantu. Cukup pilih saja menu 
File|create HTML slideshow, dan Anda 
akan langsung dipandu. 

Sayangnya, bagi Anda yang terbiasa 
bekerja dengan Microsoft Office, beberapa 
shortcut dan toolbar memang boleh 
dikatakan berbeda. Hal tersebut akan 
terasa cukup mengganggu, apalagi jika 
Anda bukan seorang pembuat presentasi 
yang ulung. 

Bicara fitur, program yang satu ini jelas 
menawarkan banyak sekali. Mulai dari 
integrasinya dengan aplikasi KOffice yang 
lain sampai berbagai kemudahan yang 
disertakan. Kerja sama KPresenter dengan 
aplikasi presentasi lainnya pun dapat 
diacungi jempol.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Optimasi Office Linux 


Migrasi dari MS Office ke OpenOffice 


SS Office 


Migrasi aplikasi Office dari Windows ke 
Linux bukan pekerjaan sulit. Hampir 
semua dokumen yang dibuat dengan MS 
Office dapat dibuka dan diedit dengan 
OpenOffice. OpenOffice (OpenOffice.org) 
adalah program aplikasi perkantoran yang 
cukup lengkap dan tidak banyak berbeda 
dengan program Microsoft Office (MS 
Office). Sebagai program yang Free atau 
berlisensi GPL (General Public Lisence), 
bahkan OpenOffice ini terlalu lengkap 
kalau hanya digunakan sebagai 
pengganti Microsoft Office. 

Di dalam OpenOffice sudah ada 
TextDocument (OpenOffice Writer) 
sebagai padanannya MS Word, ada 
SpreadSheet (OpenOffice Calc) sebagai 
pengganti MS Excel, dan ada Presenta- 
tion (OpenOffice Impress) sebagai 
pengganti MS PowerPoint, serta ada 
AutoPilot ODBC ke MySOL/PostgreSOL 
sebagai pengganti MS Access. Plus 
beberapa program utiliti lainnya seperti 
Drawing, Labels, Formula, HTML 
Documents, Business Card, dan lain-lain. 
Semua tampilan interface-nya pun tidak 
begitu jauh berbeda dengan Microsoft 
Office. 

Sebagian orang yang sudah dan 
pernah menggunakan OpenOffice ini 
berkomentar, “OpenOffice ini adalah 
saudara kembarnya MS Office, lain ibu 
beda bapak.” Dan kalau saudara 
kembarnya persis adalah StarOffice, yang 
mulai rilis 6.O-nya khusus melayani 
pemakai secara komersial. 

Dan kalau ada yang berkomentar, 
“Mengapa mesti repot-repot harus pindah 
ke program aplikasi yang lainnya? 
Bukankah kita sudah enjoy dengan MS 
Office yang ada?” Benar, kalau MS Office 
yang kita pergunakan tersebut adalah MS 
Office yang legal. Tetapi kalau yang kita 
pergunakan itu adalah MS Office yang 
bajakan, bukankah ini suatu perbuatan 


OpenOfficeorg10 


yang melanggar hukum? Ironis, kalau 
tetap membajak sedang kita di luar 
berkoar-koar agar Hak atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI) ditegakkan agar hasil 
karya kita dihargai. Padahal kita sendiri 
tidak menghargai HaKI orang lain dengan 
menggunakan software yang bajakan. 


Di sisi lain, dengan menggunakan 
software yang free (berlisensi GPL) 
dengan fasilitas yang tak kalah dengan 
software yang berlisensi tidak free, berarti 
kita telah melakukan penghematan. 
Bayangkan, bila harga lisensi MS Office 
untuk satu PC-nya saja lebih dari 
US$300, akan berapa besar dana yang 
harus dipersiapkan bila kantor kita 
menggunakan puluhan atau bahkan 
ratusan komputer? Bukankah akan lebih 
baik bila dananya bisa kita alokasi untuk 


Tabel 1. Beberapa kesamaan program aplikasi yang diusung MsOffice & OpenOffice 


OpenOffice "Komponen (MSOffice | 


Text Document (Writer) Pengolah Kata Ms. Word 
Spreadsheet (Calc) Lembar Kerja Elektronik Ms. Excel 
Presentation (Impress) Presentasi Ms. PowerPoint 
AutoPilot ODBC ke MySOL Database Ms. Access 
HTML Documents Desain Website Front Page 
Drawing Aplikasi Gambar Photodraw 


Tabel 2. Beberapa format file yang disupport oleh OpenOffice 


Aplikasi Reguler Format Gambar 


Microsoft Word 6 s.d. Microsoft Word 97/2000/XP 
Microsoft Excel 5.0 s.d. Microsoft Excel 97/2000/XP 


Microsoft PowerPoint 97/2000/XP 
StarWiter 5.0/5.2/6.0 
StarCalc5.0/5.3/6.0 
Starlmpress5.0/5.2/6.0 
StarMath 

MatML 

ASCII/Text CSV 

ASCII Text 

dBase 

Data Interchange Format (DIF) 
Encoded Text 

Text 

HTML 

Web Page 

Lotus 1 -2-3 1.0 DOS 
Lotus 1 -2-3 1.0 Windows 
Lotus Freelance 

Rich Text Format (RTF) 
SYLK 

Text DOS 

Text OS/2 

Text Unix 

Text Win 


www.infolinux.web.id 


Adobe Photoshop (psd) 
AutoCAD (dxf) 

CompuServe Graphics (gif) 
Computer Graphics Metafile (cgm) 
Encapsulated PostScript (eps) 
JPEG Bitmaps (jpg) 

Kodak Photo-CD (pcd) 
Macintosh PICT (pct) 

MS Windows Metafile (EMF) 
0S/2 Metafile (met) 

Paint Brush (pcx) 

StarDraw 

PBM 

PGM 

Portable Network Graphics (png) 
PPM 

SGF 

SGV 

SUN Raster-Format 

TGA 

TIFF-Bitmap 

Truevision TARGA (tga) 
Windows Bitmap (Bmp) 
Windows Metafile (wmf) 
XBM 

XPM 


InroLINUX AGUSTUS 2003 37 


Optimasi Office Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


2 3 — 


kesejahteraan karyawan atau untuk 
keperluan yang lainnya? 

Walaupun demikian—mengutip apa 
yang pernah disampaikan oleh Ariya 
Hidayat pada majalah /InfoLINUX April 
2002, bahwa “Sebagaimana semua 
aplikasi, OpenOffice sendiri bukannya 
tanpa cacat. Meski mengklaim 
kompatibel dengan Microsoft Office, 
kadang ada saja dokumen Microsoft 
Office (walaupun sangat jarang) yang 
gagal untuk ditampilkan persis seperti 
aslinya.” Jadi masih bisa ditolerir 
seandainya masih terdapat beberapa 
| kekurangan. Namun, berdasarkan 
pengalaman penulis, untuk semua 
aplikasi produktif yang dipergunakan 


dalam pekerjaan sehari-hari, hampir 
sebagaian besar dapat berjalan dengan 
OpenOffice yang free. 

Beberapa contoh perbandingan 
aplikasi yang paling sering digunakan 
dalam pekerjaan sehari-hari antara 
Microsoft Office dan Open Office yang 
sempat penulis rangkumkan dapat Anda 
lihat pada Tabel 1. 

Sedangkan Tabel 2, memberikan 
gambaran beberapa format file yang di- 
support oleh OpenOffice. Baik 
membukanya dengan OpenOffice 
ataupun menyimpannya ke dalam format 
file tersebut tanpa menemui hambatan 
dan tidak perlu melakukan pengeditan 
yang merepotkan. 


» TextDocument (OpenOffice Writer) 


penOffice Writer sangat mirip 

dengan MS Word. Terutama 
kemampuannya dalam mengolah kata. 
Perbedaannya yang kentara hanyalah 
terletak pada menu pengaturan halaman. 
Di dalam MS Word, pengaturan 
halamannya terletak pada File -» Page 
Setup. Kalau di OpenOffice, letaknya di 
Format -5 Page. Sedangkan posisi menu 
yang lainnya bisa dikatakan hampir sama. 

Jadi kalau ada pemakai yang sudah 

terbiasa menggunakan MS Word, dia 
hanya perlu adaptasi menu yang satu ini. 
Sedangkan letak “kata kunci” dari fasilitas 
yang lainnya, sebagian besar masih sama 
persis dengan MS Word. Bahkan ada 


OpenOffice.rtf - OpenOffice.org 10. 
le/!/hda2/homefus/nfomoShendOpenoricr) @ |zp| TS S3. S3 kkal 


Tewboay 5) Times NewRoms) 1s) Bi U am... ar 


Eile Edit 


Or Ora, ole B 


berbeda dengan Microsoft Office. 


Default 


Migrasi dari MS Office ke OpenOffice 


OpenOffice (OpenOffice.org) adalah program aplikasi perkantoran yang cukup lengkap dan tidak banyak 
berbeda dengan program Microsoft Office (MS Office). Sebagai program yang Free atau berlisensi GPL 
(General Public Lisence), bahkan OpenOffice ini terlalu lengkap kalau hanya digunakan sebagai pengganti 
Microsoft Office. Di dalam OpenOffice sudah ada TextDocument (OpenOffice Writer) sebagai padanannya 
MS Word, ada SpreadSheet (OpenOffice Cale) sebagai pengganti MS Excel, dan ada Presentation 
(OpenOffice Impress) sebagai pengganti MS PowerPoint, serta ada AutoPilot ODBC ke MySOL/PostgreSOL 
sebagai pengganti MS Access, Plus beberapa program utiliti lainnya seperti Drawing, Labels, Formula, 
HTML Documents, Business Card, dan lain-lain, Semua tampilan antarmukanya pun tidak begitu jauh 


keunggulan tersendiri dari OpenOffice yang 
tidak terdapat di dalam MS Word. Yaitu, 
OpenOffice mampu membuka dokumen- 
dokumen yang pernah dibuat 
menggunakan MS Word tanpa banyak 
melakukan perbaikan. Dan pada saat 
menyimpan dokumen yang diketikkan 
menggunakan Text-Document ini, 
OpenOffice pun mampu menawarkan 
penyimpanan dokumen ke dalam format 
MS Word agar relasi kita yang saat ini 
masih menggunakan MS Word juga tetap 
bisa membuka dokumen yang kita kerjakan 
menggunakan OpenOffice tersebut. 

Dan sudah dibuktikan, sampai saat ini 
semuanya mulus-mulus saja, dan 


& Gambar 3. Beberapa program 
aplikasi dalam OpenOffice 


Berikut ini penulis gambaran beberapa 
aplikasi dari OpenOffice yang paling 
sering digunakan dalam pekerjaan sehari- 


hari.9 


sebagian besar masih sangat kompatibel 
(lihat kembali Tabel 2 pada boks Migrasi 
dari MS Office ke OpenOffice). 

Adapun beberapa fasilitas yang paling 
sering digunakan dalam pekerjaan sehari- 
hari menggunakan MS Word, seperti 
Paragraf dan Style, Tabel & Auto 
Format, Grafik, Chart, Mailmerge, 
WordArt (FontWork), Kolom, 
AutoCorrect, Spelling, Index, dan 
sebagainya, juga ada di dalam 
OpenOffice Writer. 

Berikut ini (lihat gambar Contoh 
Aplikasi TextDocument) merupakan 
salah satu dokumen yang menggunakan 
beberapa fasilitas OpenOffice Writer. 


(iieymda2/omeftus/into/noB/hendrvOpenOffic | 


Tembaar 


5 (Times New Romy) fid | Bi U s» --.- &x2 AA 


Dan an 


Ta 


Jr An an Na ar mean ag gala TG 


@aja| 


8 
a 
& 
ud 
8 
2 
1 
» 
Ka 
Pn 
en 
. 
Di 
s 


Date modified 
699 KB 07/03/2005, 08:2255 


(openOtrice.n7 


OpenOffice.org 1.0 Text Document 
OpenOffice.org 1.0 Text Document Template 


StarWiiter 5.0 Template 


& Gambar 1. Interface OpenOffice Writer 


38 InroLINUX AGUSTUS 2003 


www.infolinux.web.id 


& Gambar 2. P 


974 INSRT STD HYP 


£ — A 


enyimpanan ke format MS Word 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


AS NK 
Bk Bir Mor Iman Pumat Tao Winde Htp 


| yus 8 
Ime katna) TU nu eaau Aek AAS 
LCEF2 IKEA KMK) KKKI KKKS SKKI EKKA KOS) DEK '$ 


In G3 tiok 


LP 1 NK LAGI KIKI SMG GR 1 AGE 
“ 
P3 BURSA OTOMOTIF 
(7 
& 
2! MERK HARGA MERK HARGA 
1 
. 
“ 
0 
ala 
» 


Teselnta 


Paoeays patut Lan near ST0 MP 


& Contoh Aplikasi TextDocument 


Contoh lain berikut ini, bagaimana 
mengonversi dari teks ke tabel. 

1. Ketik teks-nya, di mana pemisah antar 
kolomnya boleh menggunakan karakter 
apa saja. Dalam contoh ini menggu- 
nakan “titik koma” (semicolons). 


Misal, buat dokumen teks dengan 
data sebagai berikut: 

NAMA PEGAWAI:JABATAN: PENDIDIKAN: 
GAJI POKOK 

Adri Antarnusa:Direktur:Universitas:15000000 
Afifah Masayu,Sekretaris:Akademi,7500000 
Dezan Masagus,Manajer,Universitas,12000000 
Ichan Lubis:Staff:Akademi:5000000 

Diva Panadia:Staff:SMK:2700000 


Optimasi Office Linux 


2. Setelah data untuk tabelnya diketik 
sepeti contoh di atas, blok 
keseluruhan data tersebut. 

Klik Tools | Text | Table. 

@ Klik Semicolons |Autoformat. 

@ Pilih format tabel yang diinginkan, 
lalu OK dan OK. Hasilnya dapat 
Anda lihat pada Tabel 1 berikut 


Tabel 1. Contoh hasil konversi dari Text ke Tabel 


Nama Pegawai Jabatan 
Adri Antarnusa Direktur 
Afifah Masayu Sekretaris 
Dezan Masagus Manajer 
Ichan Lubis Staff 
Diva Panadia Staff 


ini.& 
Pendidikan Gaji Pokok 
Universitas Rp15.000.000 
Akademi Rp7.500.000 
Universitas Rp12.000.000 
Akademi Rp5.000.000 
SMK Rp2.700.000 


"? SpreadSheet (OpenOffice Calc) 


D i dalam OpenOffice dikenal dengan 
sebutan Calc. Program aplikasi yang 
mirip sekali dengan MS Excel. Yaitu, 
lembaran kerja elektronik yang terdiri atas 
baris dan kolom, di mana cel antarbaris dan 
kolomnya dapat dengan mudah 
berinteraksi. Saat penulis menggunakan 
Calc ini memang baru terdiri atas 32.000 
baris dengan 256 kolom, yang masih 
kalah jauh jika dibandingkan dengan 
banyaknya baris pada MS Excel yang 
sudah terdiri atas 65536 baris. 

Namun demikan, kita sendiri masih 
sangat jarang sampai menggunakan baris 
ke 65 ribuan tersebut. 


Secara umum, semua yang dapat 
dikerjakan dalam MS Excel hampir 
sebagian besar juga dapat dikerjakan 
dalam Calc ini. Termasuk semua 
formulanya, bahkan 9596 sama. Dari 
pengalaman penulis menyampaikan 
pengajaran Ms Excel di kelas, di mana 
latihan-latihan yang ada senantiasa 
diarahkan agar dapat memanfaatkan 
sebagain besar fasilitas yang ada di MS 
Excel, ternyata hampir semua tugas MS 
Excel dapat diselesaikan menggunakan 
OpenOffice Calc ini tanpa banyak 
mengalami kesulitan. Bahkan penulis 
berani menyebutkan Calc ini 9596 


Eile Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


file:///hda2/homefrus/ncs/hitung-kp-melayu.sdc v 


LINUX Basic 


Modul & admin per orang 
Total modul & admin 


an Kat) 
—ILI II Ksheeri (Shee2/Shee37 1) | 
Sheet1/3 Default 10096 


& Gambar 1. 


Interface SreadSheet 


Tega 


OpenOffice 


kompatibel dengan MS Excel. Mulai dari 
fungsi-fungsi database, date & time, 
financial, logical, information, statistical, 
dan sebagainya. Semuanya juga ada di 
Calc OpenOffice. 

Yang belum penulis temukan adalah 
Share Worksheet. Pada MS Excel, 
fasilitas tersebut ada, sedangkan di dalam 
OpenOffice 1.0.2 belum penulis temukan, 
termasuk bagaimana memisahkan chart 
yang 3D. Sedangkan yang lainnya, 
termasuk /ink antar-file, juga tidak ada 
masalah. Semua file yang dibuat 
menggunakan MS Excel (“.xIs) juga 
dapat dengan mudah dibuka langsung 
menggunakan Calc dari OpenOffice ini. 
Dan pada saat penyimpanan pun kita bisa 
memilih akan disimpan dalam tipe apa 


Eile Edit View Inset Format Tools Data Window Help 


Iile///nda2/homertus/ncs/hitung-kp-melayu.sdc » 


Ts0S419 3 “Isa 


LusiSans — “| ho | xi VA wx2a sxeA0 OM Isa 


Judul 


c D E 


BLOK 


LINUX Sys 


& 
» 
«ii 
NE 
o 


10026 


Y SPL 


2696 Data 


Microsoft Exe 


1 
2710 


(Rencana Anggaran Pendidikan Linux.xis 


@penOffice.org 1.0 Spreadsheet 
OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet Template 
Data Format 


Microsoft Excel 97/2000/XP Template 
cel 9S 
Microsoft Excel 9S Template 


9x 


1,430,000 61?6 


sa 


Sum-0 


www.infolinux.web.id 


& Gambar 2. Simpan ke Format MS Excel 


InroLINUX AGUSTUS 2003 39 


Optimasi Office Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


nan mai Tools Data Window mara 


file:///nda2/homer/rus/info/no8/hendri/Rencana? | 


Tes s3 
Luxi Sans j2 | Bi Aa za» sxauat #5. Oo 


Eile Edit View Inset Format Tools Data Window Help 


Iilei//nda2/homeftusfinfo/no8/hendrvRencana? r: TscaRe18 


8 tiba 


« 
Gambar 5. 


(pas Je 


Luxi Sans Je Isi ya sz25 0x63 £e Oo adu Contoh Hasil 
En Je:z-/ 2 
n 8 Cc Da E F G H 1 DataPilot 
MEREK MOBIL |SALESMAN (WILAYAH (UNIT safa 
(Audi /Adhie Bekas 
BMW jAdhie Bekas aa Tm -UNIT TERJUAL (SALESMAN 
(Chevrolet (Adhie Bekas SBIMEREK MOBIL Jadhie Imam — Pardede (Total Result 


Ford Imam Bogor 
Honda imam Bogor 


1 
2 
3 
4 
5 (Daewoo Imam Bogor 
6 
7 
8 


EK 


5 Ineocnca mesum bmavas lorena 
P3 
(Chevrolet Bekas 


BMW. Imam Bogor 
5 Daihatsu imam Bogor. 
(Pardede Jakarta 
(Pardede Jakarta 


BsgsB megan 


(Pardede jakarta 


& Gambar 3. Contoh data yang akan direkap 


saja. Sama seperti di Writer, agar relasi 
kita yang masih menggunakan MS 
Excel dapat membuka file Calc juga, 
maka Calc mampu menawarkan 
penyimpanan dalam format Excel. 

Berikut ini contoh bagaimana 
menggunakan DataPilot yang 
digunakan untuk merekapitulasi 
sekelompok data secara praktis. 
DataPilot ini mirip sekali dengan Pivot 
Table pada MS Excel. 


Drag the fields from the right into the desired position. 


Dari sekelompok data berikut ini, kita 
ingin merekapitulasi masing-masing 
sales telah berhasil menjual mobil merk 
apa saja, dan berapa total jualnya 
untuk masing-masing jenis mobil 
tersebut. 

1. Langkah pertama yang perlu kita 
lakukan adalah blok seluruh data 
tersebut 
Data |DataPilot | Start | Current 
Selection | OK. 


"? Presentation (OpenOffice Impress) 


T idak jauh berbeda dengan Writer 
atau TextDocument yang mirip MS 
Word, dan SpreadSheet (Calc) yang 
mirip dengan MS Excel, Presentation 
(Impress) ini juga sangat mirip dengan 
MS PowerPoint. 

Semua dokumen presentasi yang 
pernah dibuat dengan MS PowerPoint 
juga dapat dibuka secara langsung 
dengan Presentation dari OpenOffice. 
Termasuk desain background dan 
animasinya. Sedikit catatan dari penulis, 
OpenOffice yang kita dapat, baik itu dari 
membeli atau melalui download dari 
www.openoffice.org ataupun yang 
didapat dari sisipan majalah /nfoLINUX, 
umumnya belum disertai dengan 
bakground desain presentasinya. Untuk 
itu, bisa kita atasi dengan cara meng-copy 
semua file Presentation ataupun Design 
Template dari PowerPoint atau StarOffice 


40  InroLINUX AGUSTUS 2003 


dan kita letakkan ke dalam direktori 

Sharel TemplatelEnglish dari OpenOffice. 
Berikut ini contoh menambah s/ide 

yang akan dibuat: 

@ Insert|Slide yang ditunjukkan dalam 
Gambar 2. 
Presentation dari OpenOffice ini juga 
dapat menyimpan (Save As) hasil 
kerja Anda ke dalam format file MS 
PowerPoint. 

@ File|Save As, pada bagian Save as 
type, pilih Microsoft PowerPoint97/ 
2000/XP, kemudian Save. 


Tidak hanya itu, dengan OpenOffice 
Impress Anda juga bisa menambahkan 
suara dalam presentasi yang segera akan 
Anda lakukan. Jadi, sebenarnya tidak 
ada yang tidak mungkin di Linux. 
Khusus untuk aplikasi office, OpenOffice 
bisa menjadi pilihan Anda.4 


www.infolinux.web.id 


& Gambar 4. Langkah-langkah DataPilot 


2. Klik dan drag field-field yang ingin 
kita tampilkan dalam rekap. Contoh, 
Merk Mobil diklik dan drag ke Row, 
Nama Salesman diklik dan drag ke 
Column, Unit Terjual yang ingin 
dihitung, klik dan drag ke Data (Lihat 
gambar 4), klik More (Result to (klik 
icon Shrink|klik salah satu cel dalam 
Sheet di mana hasil rekapitulasi 
datanya akan ditampilkan, klik icon 
Shrink lagi, lalu OK.A 


S5 4ioa 
& 0 akomonsi a Jake Jam Jak 
BE EL — PENA AAA al TE LER 


insan Side. 
Modi Side Layout 
Side Design... 
Dupicat Side 
Bipandside | 


Linux di Dunia Industri 
dan Profesional 


RusmantoBinfolinwx.coid 
Pemred Majalah InfoLINUX (www-infolinuxcoid) 


Cilegon, 24 Mei 2005 


Na JKENMO LLADANI 2 


PA DES 


lal “| Inna EAST S SAVANA Pe — Tr 
“5 6a2y2a7 18 000x000 ape Siaeng20 me 


& Gambar 1. Interface Presentation 
atau Impress 


Name 
(Apa itu Linux? 


Select an AutoLayout 


& Gambar 2. 


Insert Slide 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Optimasi Office Linux 


" OpenOffice Database "Access" for Linux 


S aat ini belum ada MS Access di 
Linux. Tapi, Anda bisa 
menggunakan OpenOffice dan ODBC 
untuk membuat aplikasi database seperti 
MS Access, bahkan bisa lebih bagus. 
OpenOffice (OpenOffice.org 1.0) 
memang mengagumkan. Kemampuan 
mengelola database-nya dapat 
diandalkan. OpenOffice dapat mengakses 
database komputer lokal maupun server. 
OpenOffice dapat mengakses database 
local bawaan dari OpenOffice/StarOffice 
seperti Adabas, dBase, Spreedsheet, dan 
Addessbook. Adapun untuk mengakses 
database server seperti MySOL atau 
PostgreSOL, Anda dapat menggunakan 
ODBC (Open DataBase Connectivity). 
Database apa yang ingin Anda akses, 
lokal atau server? Kalau boleh kami 
sarankan Anda sebaiknya mengakses 
database server. Mengapa? Seperti telah 
diketahui bersama, bahwa Linux telah 
memiliki database open source yang 
cukup andal, stabil dengan fitur-fitur yang 
cukup bagus, antara lain MySOI dan 
PostgreSOL. Amatlah disayangkan bila 
kita memilih database yang lain untuk 
keperluan tugas sehari-hari. Sementara 
kita bekerja di Linux, tetapi tidak 
memanfaatkan fasilitas yang telah ada. 
Berikut ini petunjuk mengakses 
database MySOL di OpenOffice melalui 
ODBC dengan distro Linux Red Hat 8. 


Persiapan 

Sebelum membuat database, lakukan 

beberapa persiapan berikut ini: 

1. Lakukan pengecekan apakah paket- 
paket berikut ini telah terinstal dalam 
komputer Linux Anda, kalau belum 
lakukan instalasi. 
mysgl-server-3.23.54a-4 
MySOL-Shared-3.23.49-1 
mysgl-3.23.54a-4 
unixODBC-2.2.2-3 
MyODBC-2.50.39-4 


Jika Anda menggunakan distro Red 
Hat 9, ini daftar paket yang perlu 
diinstal (plus paket-paket perl yang 
berkaitan): 


mysgl-server-3.23.54a-11 
mysgl-3.23.54a-11 
unixODBC-2.2.3-6 
MyODBC-2.50.39-11 


2. Buatlah file .ini di bawah direktory /etc 
yang diisi dengan driver ODBC, server, 
dan nama database yang akan diakses. 
Isi file /etc/odbcinst.ini 
IMySOLI 
Description - ODBC for MySOL 
Driver - /usr/lib/libmyodbc.so 
FileUsage - 1 


Isi file /etc/odbc.ini 

IMySOL-test| 

Description - MySOL database test 
Driver - MySOL 
Server — localhost 
Database 

Port — 3306 


- test 


3. Lakukan testing MySOL dengan 
command mysgl -U test. 

4. Lakukan testing ODBC dengan 
command isgl MySal-test test. 

5. Lakukan setting ODBC dalam 
OpenOffice dengan tombol Tool|Data 
Source di main menu. 


Membuat database 

Untuk membuat database, kita gunakan 
tombol F4 atau dari menu View pilih 
Data Source. 


1. Membuat tabel 

Berikut ini langkah-langkah membuat 

tabel: 

@ Klik kanan pada item Tables dari Data 
Source Explorer pilih New Table 
Design. 

@ Isilah nama Field dan type data-nya 
sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan 
Gambar 1. 

@ Simpan desain tabel tersebut, 
misalnya diberi nama Tabel Buku. 


Anda juga dapat mengedit data dan 
mengoperasikan tabel yang telah Anda 
buat. Gambar 2 menunjukkan tampilan 
utuh dari tabel Table Buku. 


www.infolinux.web.id 


'W: Table Design: MySOL-test - 3 


Eile Edit Tools Window Help 
sam uioer 


Text (varchar) 


Text (varchar) 
Text (varchar) 
Integer | integer) 


& Gambar 1. Mengisi nama field dan 
tipe data 


File Edit View Insert Format Tools Window Help | 
fie//mome/hanit/odbc/access1.dor) @ ek IG 3 Less ito 
ma eka TP 
5 & MySOL-test 
@-ah links 


“Si 
ID Buku) Penerbi 
intaku Teriup Angin Asmi na PT Cipta Karya Rp20,000 
Ku Masih Sengit” Muhtarom PT Kuma Rp15.000 
unga yang Merekah Dasyeh Hidayat PT Sejahtera Rp30,000 
etika Harus Memilih Edi Purwanto PT Abdi Mulya Rp50,000 


2 Oueries 
& lih Tables 
fesfTable Bukul 


MP ay ea 
Eile Edit Tools Window Help 
.| sa sigassle dai os 


Pengarang Penerbit 


Table Buku 
ascending 


Table Buku 


& Gambar 3. Tampilan Ouery Design 


2. Membuat Desain Ouery 

Masih menggunakan Data Source 

Explorer, berikut ini langkah membuat 

desain Ouery: 

@ Klik kanan pada Ouery dan pilih 
New Ouery Design. 

@ Klik Add untuk menambahkan tabel 
Table Buku, lalu c/ose kotak dialog 
Add Tables. 

@ Anda akan mendapatkan layar Ouery 
Design, dan berikutnya Anda dapat 
mendesain Ouery. Lihat Gambar 3. 


Gambar 3 menunjukkan bahwa 
tampilan data yang dikehendaki adalah 
data yang meliputi 'Judul', “Penerbit' 
dengan kriteria pengarangnya 'Hanif'. 


InroLINUX AGUSTUS 2003 4I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Optimasi Office Linux 


“Form. Buku.sxw - OpenOffice.org 1.0.1 Xx 


Hile Edit View Inset Format Tools Window Help 2 
ie//home/hani/odbc/Fom- Bukuxw”—” 1) # || Tek|S E 
(Default ssansseit”— 2 | si vUlexam :| 


8 & 
a 
, ID Buku |A003 
8 Judul Bunga yang Merekah 
4 Pengarang |Dasyeh Hidayat 
T 
Penerbit (PT Sejahtera 
» 
neo Harga 130000 
51 
ap 8 
Record F—— oflle oo Mp ON er peak Bp El 
Page1/1 — Default | 110096 (INSRT STD HYP | | 


& Gambar 4. Tampilan Form Buku 


Anda dapat melihat hasilnya dengan 
menekan tombol Run Ouery. 


3. Membuat Form dengan AutoPilot 

Langkah-langkah pembuatan form 

dengan AutoPilot sebagai berikut: 

@ Dari main menu pilih File |AutoPilot 
(Form... 

@ Pilih Data Source dan Tables or 
Oueries yang akan dibuat Form 

@ Copy field—field yang akan dijadikan 
Form menggunakan tanda ( » ) atau 
(5252), lalu Next. 

@ Pilih bentuk /ay-out yang tersedia, 
lalu klik Create. 


B & mysoLtest 
Bahlinks 
BB Oueries 


unsas oo l ri varzanJsxear elo 
(cs Jer-f 
8 


el A c I D 5 F a 
- ID Buku Judul Pengarang Penerbit Harga 
& AOOL — Cintaku TeriupAngin Asmaradana PT GiptaKarya 20000 
2 002 Aku Masih Sendiri” Muhtarom PT Kurnia 15000 
& 003 — BungayangMerekah DasyehHidayat PT Sejahtera | 30000 
/A004 — Menantiharilndah — Ferry PT Sejahtera sooog”— 
A00S Belajar PHP Hanif PT Beji 50000 
BOO4 Ketika Harus Memiih EdiPurwanto PT AbdiMulya | 50000 Fi 
asing £ ai 


Di I-IrNShecu (Sneez /Snees 7 » 
((sneer1/3 — Detauk Iis Sumo 2 | 


& Gambar 5. 


(“ioose | 


Membuat link ke Calc 


@ Simpan dan berilah nama form 
tersebut, misalnya Form Buku. 
Hasilnya lihat Gambar 4. 


Perhatikan pada bagian bawah form 
terdapat tombol navigasi, menambah 
record, ataupun mencari record. 
Sungguh mudah, bukan? 


4. Membuat report 

Agar report yang kita buat dapat selalu 
di-update setiap ada perubahan data, 
maka link yang kita buat sebaiknya link 
ke OpenOffice Calc, caranya: 

@ Seperti biasa kita menggunakan 


tombol F4 atau View -25 Data 
Source. 

@ Bukalah Tabel atau Ouery yang akan 
Anda copy. 

@ Blok tabel atau Ouery tersebut lalu 
drag (seret) ke dalam spreadsheet. 


Bila Anda telah men-drop data 
tersebut, maka Anda telah membuat link 
antara spreadsheet dengan Data Source. 
Lihat Gambar 5. 

Kadang-kadang Anda ingin meng-up- 
date spreadsheet dengan data terbaru 
pada database, caranya dari main menu 
pilih Data |Refresh Range. 

Report yang telah Anda buat dapat 
dicetak (print) seperti Anda mencetak 
document Calc, karena output dari 
pengolahan data tersebut berupa 
document OpenOffice. Setelah berhasil 
membuat report dan mencetaknya 
berarti Anda telah selesai membuat 
sebuah database yang andal. Segala 
perubahan tabel data yang dilakukan 
pada OpenOffice dapat dilihat di 
database MySOL, demikian 
sebaliknya.d 


"9 Gnumeric spreadsheet 


nda terbiasa menggunakan 
Microsoft Excel, lalu Anda bingung 

akan menggunakan aplikasi sejenis apa di 
Linux. Mungkin pertanyaan Anda lebih 
ekstrim lagi, apa ada aplikasi spreadsheet 
di Linux? Jawabnya mudah ada. Anda 
tidak perlu khawatir hanya karena ingin 
membuat sebuah laporan keuangan di 
Linux, gunakan saja Gnumeric. 

Gnumeric spreadsheet merupakan 
bagian dari desktop GNOME. Gnumeric 
spreadsheet merupakan salah satu 
aplikasi open source yang dibuat dengan 
tampilan user friendly. Aplikasi itu 
berlisensi GNU General Public License 
(GPL). Gnumeric spreadsheet 
dikembangkan menggunakan GNU C 
Compiler, sedangkan tampilan user 
interface-nya didesain menggunakan 
Glade GUI designer. 

Tidak hanya file Microsoft Excel yang 
bisa dibaca atau di-import ke Gnumeric 
spreadsheet. Applix, Sylk, Xbase, 


42 InroLINUX AGUSTUS 2003 


Ouattro, Plan Perfect, dan Oleo 
merupakan file-file yang bisa Anda buka 
di Gnumeric spreadsheet. 

Biasanya orang mencari jalan pintas 
dalam menjalankan atau menggunakan 
aplikasi tertentu. Jalan singkat itu 
dilakukan hanya untuk mempercepat 
kerja yang sedang Anda lakukan. 
Contohnya, ada cara mudah membuka 
file di gnumeric, yaitu menekan tombol 
F3. Kalau shorcut untuk menyimpan file 
di OpenOffice Ctrl--s, maka di Gnumeric 
adalah Alt--f s. 

Di Gnumeric ada dua pilihan untuk 
melakukan pencetakan, yaitu cetak ke 
bawah lalu ke kanan atau cetak ke kanan, 
baru ke bawah. Gnumeric spreadsheet 
juga memberikan dua pilihan buat Anda 
yang akan melakukan pencetakan, yaitu 
pencetakan ke printer atau ke file. 
Biasanya kalau Anda memilih mencetak 
ke file, maka secara default Gnumeric 
akan menyimpannya dalam format ps. 


www.infolinux.web.id 


Elo Bat Yee Dan tap 


ceus Ter Eko agar - 


pama 


UEIAaBOoSPh. KAI -A-A- 


nee) 
Mas nge segenap sape ed tea sap 


dg me ee ana 


OU/-/L wp) 


Aa TIA i 


TT 


& Inilah tampilan awal Gnumeric 
Spreadsheet 


Mungkin Anda pernah secara tidak 
sengaja menghapus kata atau kalimat 
yang sebenarnya kata atau kalimat itu 
masih dibutuhkan. 

Di Gnumeric Anda juga bisa 
memasukkan formula menggunakan 
operator matematika standar dan simbol. 
Simbol-simbol itu di antaranya, 4, -, “, 
dan /. Anda juga bisa menggunakan 
standar matematika, statistik, dan 
kalkulasi scientific menggunakan fungsi. 

Singkatnya, apa yang bisa Anda 
lakukan di office lain, bisa Anda lakukan 
juga di Gnumeric Spreadsheet ini.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Optimasi Office Linux 


» Membuat Presentasi dengan Magic Point 


pabila di dunia Microsoft Office kita 

sering mendengar nama 
PowerPoint sebagai aplikasi pembuat 
presentasi, maka di dunia free software, 
ada pula program sejenis dengan nama 
yang sedikit mirip. Ya, MagicPoint adalah 
program pembuatan presentasi yang 
cukup terkenal di dunia free software. 
Bedanya yang paling mencolok dengan 
PowerPoint adalah MagicPoint dibuat 
dengan editor teks biasa, bukan dalam 
lingkungan grafikal yang indah. 

Sekilas terdengar aneh apabila 
program pembuat presentasi dibuat 
dengan editor teks. Hampir semua 
program presentasi yang ada, mulai dari 
yang proprietary, OpenOffice.org 
Impress, dan KPresenter jelas-jelas 
menggunakan interface grafis yang indah 
dan mudah. Dengan MagicPoint, Anda 
harus membuat source-nya terlebih dulu 
dengan editor teks biasa, baru kemudian 
melakukan kompilasi. 

Hiraukan segala kerumitan yang ada 
untuk saat ini, dan kita akan membahas 
bagaimana contoh membuat presentasi 
sederhana dengan MagicPoint. 

Yang pertama-tama, bukalah editor 
teks kesayangan Anda. Kita akan 
membuat file source MagicPoint dengan 
ekstensi .mgp. Di dalam file ini, kita 
dapat memberikan sintaks yang diawali 
dengan karakter Yo. Dan karena 
MagicPoint cukup sensitif dengan spasi 
dan karakter whitepace, maka kita perlu 
berhati-hati dalam mengetikkan kode 
presentasi kita. Setiap kesalahan yang 
terjadi akan mengakibatkan presentasi 
tidak dapat ditampilkan. 

Berikut ini adalah contoh kode untuk 
halaman pertama presentasi kita. 
Sbinclude “default.mgp” 


WanenayeneykoykeykoykoyLoyLov yan onar aan aan aan ana 


KLO LL LL LA aja 
Yo Yo Yo Yo Io Io Yo Yo Yo Ie Io Yo Yo Ko Io Yo 

Yopage 

Ybnodefault 

Yocenter 

Yoimage “dragontly.jpg” 


Yolcutin 


& Membuat presentasi dengan Magic 
Point 


Sbfore “green”, size 6 


TIPS MEMILIH DISTRO LINUX 
Yorcutin 

Yofore “white”, size 4 
Noprianto 

http://nop.keant.org 

2003 


Perintah Yoinclude akan memasukkan 
file lain. Dalam ini, kita memasukkan file 
default.mgp yang telah disertakan dalam 
distribusi MagicPoint. Sementara Yopage 
mengawali halaman baru, sehingga jika 
Anda ingin membuat halaman baru, 
tambahkan saja Yopage tersebut. Perintah 
Yonodefault akan meniadakan direktif 
default. Perintah Yocenter akan 
menempatkan elemen ke tengah-tengah 
presentasi. Dan untuk memperindah 
presentasi, kita memasukkan gambar 
dengan perintah Sbimage. 

Untuk memberikan warna latar 
belakang biru misalnya, kita dapat 
memberikan perintah Yoback “blue”. 
Sementara Sbfore digunakan untuk 
mengubah teks foreground presentasi. 
Sebagai efek tambahan, kita akan 
memberikan perintah Yolcutin yang akan 
memasukkan elemen dari kiri dan 
Yorcutin yang akan memasukkan elemen 
dari kanan. 

Setelah file tersebut selesai dibuat, 
Anda dapat segera menjalankan 
presentasi dengan memberikan perintah: 
mgp «file mgp» 


«file mgp» adalah file yang Anda 


buat. Secara default, Anda akan 
menjumpai presentasi dalam bentuk ful/ 


www.infolinux.web.id 


IJ Research Laboratory 


Kazu YAMAMOTO 
kazu@iijlab.net 


& Presentasi profesional dengan 


Magic Point 


screen. Untuk navigasi menggunakan 
mouse, kliklah tombol kiri mouse Anda 
untuk halaman berikutnya. Tombol 
kanan mouse digunakan untuk 
menampilkan halaman sebelumnya. 
Untuk navigasi menggunakan keyboard, 
tombol n digunakan untuk halaman 
selanjutnya, sementara tombol p 
digunakan untuk halaman sebelumnya. 
Untuk mengakhiri presentasi, tekanlah 
tombol g. 

Bagaimana pendapat Anda tentang 
MagicPoint? Sampai di sini, kita melihat 
bahwa untuk membuat satu halaman 
presentasi saja, kita harus menghabiskan 
waktu cukup lama. Belum ditambah 
dengan perbaikan kode presentasi apabila 
terjadi kesalahan. Walau demikian, 
dipandang dari sisi positifnya, 
MagicPoint memiliki unsur portabilitas 
yang cukup tinggi. Anda dapat membuat 
presentasi di mana saja, selama sistem 
operasi yang digunakan memiliki teks 
editor. Bahkan, kalau perangkat genggam 
Anda dapat saling berkirim file ke 
komputer, Anda pun dapat membuat 
presentasi di perangkat genggam 
tersebut. 

Sebagai tambahan, Anda pun dapat 
meminta MagicPoint untuk menjalankan 
program dalam presentasi Anda. Sebagai 
contoh, kita akan menjalankan program 
xeyes. Dengan menambahkan baris 
berikut ini, maka program xeyes akan 
tampil dengan manis di presentasi Anda: 
Yoxsystem "xeyes" 


Bagaimana? Tertarik menggunakan 
MagicPoint?4 


InroLINUX AGUSTUS 2003 43 


Optimasi Office Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


» AbiWord 


pa Anda menggunakan desktop 
KDE, maka Anda tidak akan 
kesulitan mencari aplikasi Office di 
dalamnya. Seperti halnya Microsoft 
Office, KDE memiliki aplikasi Office yang 
komplit. Beda halnya dengan aplikasi 
Office di GNOME. Di GNOME, Anda 
tidak akan menemukannya dalam sebuah 
paket. Aplikasi Word terpisah dengan 
aplikasi spreadsheet, apalagi aplikasi 
guna presentasi. 

Salah satu aplikasi Word yang akan 
Anda temukan di GNOME, adalah 
AbiWord. Aplikasi itu sebenarnya 
terpisah dengan GNOME, karenanya 
Anda masih bisa melakukan instalasi 
aplikasi itu di desktop yang berbeda. 

Lisensi AbiWord adalah GNU General 
Public License (GPL). Karenanya, apabila 
Anda menemukan bug atau hal penting 
mengenai AbiWord, Anda dapat 
berpartisipasi memperbaikinya. Dan 
Anda masih coba menggunakan 


Resume 


ungkin banyak orang yang mafhum 

bahwa Linux sangat andal 
dilingkungan server, tetapi apa semua 
orang juga mafhum bahwa Office Linux 
juga andal? Sampai saat ini belum ada 
yang mau menjawabnya. Kami datang 
membawa pesan bahwa Linux juga oke 
digunakan di lingkungan aplikasi 
perkantoran. Dan Anda tidak perlu 
meragukannya lagi. 

Dari ulasan demi ulasan aplikasi Office 
yang kami sajikan di atas, harapannya 
Anda sudah tidak ragu-ragu lagi 
mengimplementasikan Linux di perusahaan 
atau bahkan di rumah Anda. Semua yang 
berhubungan dengan aplikasi Office di 
Windows misalnya, bisa Anda buka atau 
jalankan di OpenOffice misalnya. 

Satu kelebihan dari aplikasi-aplikasi 
Office yang berjalan di Linux, Anda bisa 
terlibat langsung dalam 
pengembangannya. Dengan asumsi, Anda 
memiliki sedikit kemampuan di bidang 


44 InroLINUX AGUSTUS 2003 


AbiWord pada platform berbeda, karena 
AbiWord support cross-platform. Mulai 
dari Windows 95 ke atas, ONX Neutrino 
6.2 sampai MacOS X, Anda masih bisa 
mungkin menggunakan AbiWord. Jadi, 
apabila Anda ingin membuka file 
Microsoft Word di AbiWord, itu bisa 
Anda lakukan. 

Dua atau tiga tahun mungkin masih 
banyak yang belum didukung AbiWord. 
Contohnya, begitu Anda mencoba 
membuka kamus (dictionary), Anda tidak 
akan mendapatkan apa yang diinginkan. 
Tetapi, Anda akan mendapatkan sebuah 
pesan bahwa fitur itu tidak bisa 
dijalankan. 

Ada beberapa yang mesti Anda 
perhatikan apabila Anda menggunakan 
AbiWord. Apabila Anda mendapatkan 
pesan bahwa AbiWord tidak bisa me- 
load font Times New Roman, Anda 
harus sedikit menambahkan perintah 
load “type1” 


di /etc/X11/XF86Config atau 
XF86Config-4. Jika AbiWord masih juga 


pemrograman. Dan kontribusi yang Anda 
lakukan dalam pengembangan itu akan 
dinikmati seluruh pengguna Office Linux di 
seluruh dunia. Mengapa bisa demikian? 
Karena hampir semua lisensi di aplikasi 
Office Linux adalah GPL (GNU General 
Public License). 

Hebatnya, ada beberapa aplikasi Office 
Linux yang dapat berjalan mulus pada 
platform berbeda. Contoh mudahnya, 
AbiWord. Setidaknya empat platform di- 
support AbiWord. Coba saja Anda 
bandingkan dengan Microsoft Office 
misalnya. Anda akan kesulitan menemukan 
Microsoft Office yang berjalan di MacOS 
misalnya, apalagi yang berjalan di Linux. 


UU HaKI 
Penerapan Undang-undang Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HaKI) sudah di depan 
mata. Dan banyak perusahaan yang mulai 
dengan “tergesa-gesa” mencari alternatif 
lain untuk sistem operasi maupun aplikasi 
Office-nya. 

Rasanya wajar, apabila perusahaan- 
perusahaan itu memikirkan bagaimana 


www.infolinux.web.id 


d 
& Ingin mencoba AbiWord di 
Windows? Itu bisa Anda lakukan! 


bermasalah /ogin sebagai root kemudian 
ketikkan perintah berikut: 

# lusr/sbin/chkfontpath -a /usr/share/ 
AbiSuite/fonts 


Dan apabila itu juga masih belum 
memecahkan masalah yang ada, kami 
sarankan Anda mengirim laporan ke 
pengembang AbiWord. Atau apabila 
Anda memiliki kemampuan memperbaiki 
masalah itu, lakukan. Artinya, Anda 
sudah ikut berkontribusi di pengem- 
bangan aplikasi open source.A 


caranya agar biaya yang ada tidak terkuras 
hanya karena harus membeli sebuah 
lisensi. Apalagi banyak dari perusahaan- 
perusahaan itu merupakan perusahaan 
kelas kecil menengah. Contoh kasus, untuk 
membeli lisensi Microsoft Windows XP 
misalnya, Anda harus rela mengeluarkan 
dana kurang lebih US$100 sampai 
US$150. Dan Anda mungkin akan sedikit 
tertolong ketika memutuskan membeli 
komputer branded. Sebab, biasanya 
komputer branded yang Anda beli itu 
membundel sistem operasinya di komputer 
itu. 

Itu baru lisensi untuk sistem operasinya, 
belum lisensi untuk aplikasi Office-nya. 
Untuk lisensi Microsoft Office, Anda harus 
rela mengeluarkan uang sebesar US$400 
sampai US$450. Kalikan saja dengan 
Rp8.000 misalnya, sudah terbayang 
berapa banyak uang yang mesti Anda 
keluarkan. Apalagi jika pengguna Office di 
kantor Anda berjumlah ratusan, Anda tentu 
bisa mengalkulasi berapa banyak kocek 
yang harus Anda keluarkan. Sebuah solusi 
dari kami, gunakan Linux!A 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


UU HakiI... 


Syukur Kami Sudah Migrasi 


Syukur merupakan kata pertama yang terungkap ketika penerapan Undang- 
undang HaKI segera dilaksanakan. Kalau saja dulu PT Mega Eltra tidak 
memutuskan menggunakan Linux, entah berapa banyak cost yang harus 


mereka keluarkan. 


atahari sudah mulai mengurangi 

pancaran sinarnya ketika kami 

bertandang ke kantor PT Mega 
Eltra. Kantor yang terletak di kawasan 
Menteng itu dengan cepat kami tempuh 
dari kantor redaksi. Sesampainya di sana, 
kami langsung disambut oleh IT Deve- 
lopment Engineer PT Mega Eltra, 
Richardus E. Paul. Dari Richard, begitu 
panggilan akrabnya, kami mengetahui 
kisah pengimplementasian Linux all out 
di sana. 

Penggunaan Linux di PT Mega Eltra 
dimulai sejak pertengahan 2002. Dan 
pengimplementasian Linux di PT Mega 
Eltra tidak tanggung-tanggung, mereka 
langsung bermain di wilayah server yang 
menjadi jantung perusahaan itu. Mulai 
dari mail server, web server, sampai ke 
file server di PT Mega Eltra 
menggunakan Linux. 

Bukan tidak ada sebab penggunaan 
Linux di PT Mega Eltra. Menurut 
Richard, pemikiran penggunaan Linux 
dimulai November 2001. Pada tahun itu 
juga, PT Mega Eltra melakukan 
pengkajian mengenai sistem informasi 
beserta aplikasinya yang akan digunakan 
perusahaan itu. Dan karena 
pengembangan aplikasi berkaitan dengan 
sistem operasi yang akan digunakan, 
mau tidak mau PT Mega Eltra harus juga 
memikirkan sistem operasi yang akan 
digunakan. 


Tender aplikasi 

Sebelum pengembangan aplikasi 
dilakukan, PT Mega Eltra pun melakukan 
tender. Tender yang dilakukan PT Mega 
Eltra menggunakan opsi sebesar- 
besarnya. Artinya, pengembang aplikasi 
diberi kebebasan menggunakan sistem 


46  InroLINUX AGUSTUS 2003 


operasi apa saja. Dan harga yang 
ditawarkan sudah termasuk dengan 
lisensi. “Yang kami tekankan, karena PT 
Mega Eltra merupakan BUMN, segala 
sesuatu yang berkaitan dengan lisensi 
harus dimasukkan pada harga 
penawaran,” kata Richard. Dengan opsi 
harga penawaran termasuk lisensi, 
otomatis pengembang aplikasi berbasis 
Linux yang akan keluar sebagai 
pemenang. 

Peserta tender di PT Mega Eltra 
berjumlah enam perusahaan. Dari 
keenam perusahaan itu, lima perusahaan 
berkonsentrasi di Windows. Singkatnya, 
perusahaan berbasis Linux-lah yang 
keluar sebagai pemenang tender di PT 
Mega Eltra. Perusahaan itu adalah 
Trabas. “Pertimbangan memilih Trabas 
karena harga yang murah dan solusi 
(Linux) yang ditawarkan Trabas, 
menururt kita, paling tepat,” jelas 
Richard. 

Aplikasi yang dikembangkan PT Mega 
Eltra, yaitu Executive Information System 
(EIS) dan Corporate Intranet Portal (CIP). 
EIS bisa dibilang sebagai perluasan dari 
aplikasi accounting. Dan aplikasi itu 
digunakan pada level direksi. 
Menanggapi pertanyaan apakah 
pengembang aplikasi mengembangkan 
aplikasi di PT Mega Eltra dari nol, 
sepengamatan Richard, aplikasi yang 
dikembangkan di PT Mega Eltra tidak 
dilakukan dari nol. “Mereka pasti memiliki 
basic-nya, ada platform-nya, sehingga 
mereka tinggal mengembangkannya 
sesuai dengan kebutuhan di sini,” 
ungkap Richard. 

Information System (EIS) dan 
Corporate Intranet Portal (CIP) merupakan 
aplikasi berbasis web, sehingga 


www.infolinux.web.id 


memungkinkan di mana saja dilihat atau 
dibuka. Kenapa berbasis web? Secara 
jujur Richard mengungkapkan pada 
waktu itu belum terpikirkan akan adanya 
HaKI. Jadi, klien yang lebih familiar 
dengan Windows silakan menggunakan 
Windows. Pertimbangan lain, kalau 
aplikasi itu diinstalasi ke masing-masing 
komputer mungkin akan ada masalah 
berkaitan dengan hardware. Tetapi, 
karena aplikasi itu berbasis web, maka 
yang diperlukan untuk menjalankan 
aplikasi itu hanya sebuah browser. 


Mencari informasi Linux 
Kembali, mereka tidak asal memilih 
sistem operasi, mereka pun mencari 
informasi mengenai sistem operasi yang 
pas digunakan di PT Mega Eltra. 
Berdasarkan referensi-referensi dari media 
cetak dan Internet, akhirnya mereka 
memutuskan untuk menggunakan Linux. 
“Yang paling tepat, memang harus 
Linux,” kata Richard. Linux lebih stabil, 
pokoknya semua keunggulan Linux 
sudah kita lihat dan kita 
mengimplementasikannya dengan 
aplikasi yang telah kita kembangkan. 

Walaupun PT Rekayasa Industri 
memiliki beberapa persen sahamnya di 
PT Mega Eltra, namun Richard mengaku 
penggunaan Linux tidak karena 
pengaruhnya (PT Rekayasa Industri). 
Meskipun demikian, PT Rekayasa 
Industri ikut sumbang saran mengenai 
institusi yang biasa menyelenggarakan 
pelatihan Linux. Keinginan 
menyelenggarakan pelatihan Linux itu 
timbul karena dorongan yang kuat akan 
migrasi a// out ke Linux. 

Tahap pengimplementasian Linux di 
PT Mega Eltra kali pertama dilakukan 


Heriyadi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


langsung oleh sang pengembang 
aplikasi. Dalam perjalanannya, ada orang 
PT Mega Eltra yang ikut membantu 
proses implementasi sistem dan aplikasi. 
Sehingga sampai saat ini dukungan 
Trabas cukup dilakukan via telepon, e- 
mail atau proses remote. “Dari sanalah 
mulai transfer knowledge. Mula-mula 
orang Trabas datang ke kantor, lama- 
lama cukup per telepon atau e-mail,” jelas 
Richard. 


Implementasi Linux 
Pengimplementasian Linux di PT Mega 
Eltra dilakukan serentak. Memang 
sebelum Linux bergabung dengan PT 
Mega Eltra, mereka masih memiliki 
sebuah server berbasis Windows. Server 
itu berfungsi ganda, sebagai gateway 
dan e-mail server. 

Begitu aplikasi mulai dikembangkan, 
Richard terpikir mengapa mereka harus 
bersusah payah melakukan maintenance 
dua server yang berbeda jenis, lebih baik 
semuanya menggunakan Linux. 
“Awalnya, memang kami memiliki 
sebuah server berbasis Windows NT 
yang berfungsi sebagai gateway dan e- 
mail server. Begitu aplikasi EIS dan CIP 
mulai dikembangkan, ngapain kita 
maintenance dua server yang berbeda 
jenis, karenanya kita sekalian 
menggunakan Linux,” kata Richard. 

Begitu juga dengan web server dan 
e-mail server yang di-hosting di luar, PT 
Mega Eltra akhirnya memutuskan untuk 
ditarik dan di-maintenance sendiri. Jadi, 
hampir semua server yang dimiliki PT 
Mega Eltra dikumpulkan di satu tempat. 
Karenanya, koneksi Internet yang semula 


Linux dalam Dunia Kerja 


Heriyadi 


& Di ruangan ini server-server Linux dikumpulkan 


menggunakan dial-up diganti dengan 
ADSL. 

Untuk pengadaan hardware 
pendukung, PT Mega Eltra juga 
berkonsultasi dengan Trabas. 
Harapannya, begitu instalasi Linux 
dilakukan, mereka tidak mendapatkan 
masalah sedikit pun. “Konsultasi 
hardware kami lakukan dengan harapan 
begitu hardware datang, kami bebas dari 
problem," kata Richard. 

Richard sadar betul kalau saja 
implementasi Linux mereka lakukan 
sendirian, maka akan banyak masalah 
yang akan mereka dapati. “Mungkin 
implementasi Linux akan mengalami 
benturan-benturan kalau kita 
mengembangkannya sendiri, tetapi 
karena kami menggunakan jasa mereka 


Sejarah Singkat PT Mega Eltra 


Pada awalnya, PT Mega Eltra bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan 
kelistrikan, telekomunikasi, dan sistem pendingin. Seiring dengan pertumbuhan 
kegiatan usaha, akhirnya PT Mega Eltra ikut memberikan layanan terutama dalam 


penyediaan bahan-bahan bermutu tinggi. 


Sesuai PP No. 34 tahun 1998 tentang penambahan penyertaan modal negara 
Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pusri dan SUPSLB PT Mega Eltra, 
maka sejak itu PT Mega Eltra menjadi anggota grup holding PT Pusri (Persero). 
Kepemilikan saham PT Pusri di PT Mega Eltra sebesar 92,3Yo, sedangkan 7,76 


saham dimiliki oleh PT Rekayasa Industri. 


PT Mega Eltra memiliki beberapa kantor cabang di seluruh Indonesia di antaranya 
Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, 


Surabaya, Makassar, dan Banjarmasin. 


www.infolinux.web.id 


(Trabas—Red.) dan mereka memiliki 
berbagai pengalaman, kami tidak 
mendapatkan masalah sedikit pun pada 
saat implementasi sistem,” kata Richard. 

Spesifikasi terendah mesin yang 
digunakan PT Mega Eltra, yaitu Pentium 
Il 500, memory 1GB, dan harddisk 
40GB. Sedangkan spesifikasi mesin 
tertingginya, Pentium 4 1,2GHz, 
memory 1,2GB, dan dua buah harddisk 
dengan kapasitas masing-masing 80GB. 
Jumlah keseluruhan server yang dimiliki 
PT Mega Eltra, empat buah dan 
semuanya bermerk (branded). 

Distro yang digunakan adalah Red 
Hat 7.3. Penggunaan Red Hat pun 
diakui Richard merupakan rekomendasi 
dari Trabas. “Terus terang, kita 
menggunakan Linux sama halnya kita 
masuk ke dunia baru, daripada kesasar- 
sasar lebih baik tanya saja ke yang 
sudah berpengalaman,” tambah 
Richard. Mengenai sistem, kata Richard, 
mereka berencana meng-upgrade-nya ke 
Red Hat 9. 

Menurut Richard, penggunaan Linux 
memungkinkan perusahaan-perusahaan 
memangkas cost-cost yang tidak perlu 
secara efektif. Penghematan cost, 
khususnya di server, bisa mencapai 7096. 
Apabila pengimplementasian Linux 
sampai ke wilayah client, maka 
penghematan bisa mencapai angka 906. 


InroLINUX AGUSTUS 2003 47 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


& Pusat koneksi PT Mega Eltra 


& PT Mega Eltra hanya membutuhkan 
UPS ini untuk operasionalnya 


Tanggapan manajemen 
Keputusan menggunakan Linux di 
sebuah perusahaan dapat dipastikan 
membuat sejumlah petinggi perusahaan 
heran, kaget, bahkan ada juga yang 
meragukannya. Tidak berbeda dengan 
pengimplementasian Linux di PT Mega 
Eltra. Awalnya manajemen PT Mega Eltra 
agak kaget. Pertanyaan kali pertama yang 
terlontar dari manajemen, kata Richard, 
support-nya bagaimana, sudah banyak 
belum yang jago Linux di Indonesia. 
Sebelum penggunaan Linux di PT 
Mega Eltra diputuskan, Richard telah 


48 InroLINUX AGUSTUS 2003 


Heriyadi 


memberikan komparasi harga antara 
penggunaan Linux dan penggunaan 
Windows ke manajemen. Dan mana- 
jemen PT Mega Eltra menanggapinya 
dengan pertanyaan siapa yang akan 
bertanggungjawab akan support Linux 
di perusahaannya. “Oke kalau kita lihat 
dari sisi uang memang Linux paling 
murah, tetapi dari sisi teknis seperti 
apa,” begitu ungkap manajemen seperti 
dikutip Richard. 

Setelah mendengar bahwa Undang- 
undang HaKI segera diterapkan, yang 
pertama kali dilakukan manajemen PT 
Mega Eltra, bersyukur. “Dan sekarang 
bisa dibilang manajemen bersyukur 
karena kita sudah masuk terlebih dahulu 
ke Linux. Lebih-lebih rencana penerapan 
Undang-Undang HaKl, kita sudah tidak 
kaget. Paling tidak setahun belakangan 
kita sudah tahu Linux,” kata Richard. 

Keputusan penggunaan Linux di PT 
Mega Eltra tidak dilakukan oleh bagian TI 
saja, manajemen PT Mega Eltra pun ikut 
di dalamnya. “Keputusan go or not go 
mengenai penggunaan Linux diambil 
oleh saya dan pihak manajemen PT 
Mega Eltra,” kata Richard. 


Linux all out 

PT Mega Eltra ternyata tidak hanya ingin 
mengimplementasikan Linux di wilayah 
server saja. Setidaknya ada dua faktor 
yang mempengaruhi hal itu, sudah 
mengetahui keandalan Linux di 
lingkungan server dan penerapan 
Undang-undang Hakl. 

Di atas kertas, PT Mega Eltra akan 
mengimplementasikan Linux ke seluruh 
aspek di sana. Artinya, implementasi 
Linux di klien-klien hanya menunggu 
waktu saja. Semangat PT Mega Eltra 
dalam pengimplementasian Linux patut 
diacungi jempol. Sebab, Linux di PT 
Mega Eltra tidak hanya bermain di 
lingkungan server saja, mereka juga 
menggunakan Linux di klien. 

Sekarang, TI PT Mega Eltra masih 
mencari aplikasi-aplikasi pengganti yang 
dulu digunakan di Windows, di Linux 
aplikasi apa. “Penggantinya MS Office 
apa sih yang akan kita pakai di Linux, 
pengganti aplikasi itu apa sih, dan 
sebagainya,” kata Richard. 


www.infolinux.web.id 


Setidaknya sudah dua perusahaan 
yang mereka tanyakan mengenai 
bagaimana mengimplementasikan Linux 
di sisi klien: PT Trustix dan PT Nurul 
Fikri Cipta Solusi. Pertanyaan kali 
pertama yang dilontarkan ke dua 
perusahaan itu, perbandingan aplikasi 
yang berjalan di Linux dan di Windows. 

Sebelum benar-benar Linux berjalan di 
PT Mega Eltra, bagian Tl-nya tengah 
membentuk tahapan sebelum Linux 
benar-benar berjalan di sana. Salah satu 
tahapannya, setiap kali penyimpanan 
yang dilakukan karyawan PT Mega Eltra 
langsung disimpan di server. Dengan 
harapan implementasi Linux secara 
menyeluruh dapat segera berjalan.A 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Sekilas Trabas 


Trabas (PT Meitraco Bahana 
Sejahtera) didirikan oleh sekelompok 
anak muda yang masih memiliki 
idealisme tinggi. Trabas didirikan 
karena banyaknya orang Indonesia 
yang masih menggunakan aplikasi 
buatan luar negeri. Padahal 
sebenarnya banyak yang mampu 
melakukan hal itu (membuat 
aplikasi) di Indonesia. 


Mereka pun membuktikan hal 
tersebut. Tidak sedikit aplikasi- 
aplikasi Trabas bisa Anda temukan di 
perusahaan-perusahaan besar. 
Contoh mudahnya, ya di PT Mega 
Eltra ini. Tidak hanya 
mengembangkan atau membuat 
aplikasi saja yang dilakukan Trabas. 
Mereka juga fokus memberikan 
support Linux. Bisnis awal yang 
Trabas lakukan berkaitan dengan 
Linux adalah jasa instalasi Linux plus 
kustomisasinya. Dalam 
perjalanannya, tidak hanya itu saja 
yang dilakukan Trabas. Trabas pun 
membuat aplikasi yang mampu 
dijalankan Linux. Untuk 
memudahkan semua kustomernya, 
Trabas juga membuat aplikasi 
berbasis web yang bisa digunakan 
diberbagai macam platform. 
DataWeb begitu nama yang 
diberikan Trabas. 


Pengalaman Trabas dalam 
mengembangkan aplikasi itu ternyata 
berimbas baik buat kustomernya, 
tidak terkecuali PT Mega Eltra. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Insmod-insmod 
yang Serakah 


Pernah mencoba untuk memasukkan semua 
modul kernel yang tersedia? Belum? Ingin 
mencoba? Kita akan membuat program 
serakah yang akan mencoba untuk 
memasukkan semua modul ke dalam kernel. 


ompilasi kernel yang baik untuk 

digunakan di desktop seharusnya 

turut melibatkan modul kernel agar 
kernel sendiri tidak menjadi terlalu besar. 
Selain itu, rasa-rasanya tidak perlu 
membangun satu kernel besar dengan 
segala fasilitas termasuk di dalamnya. 
Membangun kernel yang terlalu minimal 
juga akan cukup merepotkan, terutama 
apabila kita mengganti peripheral/ tertentu. 

Beberapa waktu yang lalu, ketika 
penulis baru saja berkenalan dengan 
modul kernel, pertanyaan-pertanyaan 
seputar modul sempat terlintas. Apakah 
mungkin memasukkan semua modul 
yang kita compile ke dalam kernel? 
Apakah yang terjadi setelah itu? Apakah 
komputer dapat menjadi hang? Apakah 
komputer akan menjadi lambat? Dan 
masih banyak apakah-apakah yang lain. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan 
kebutuhan lain yang jauh lebih 
mendesak, akhirnya pertanyaan- 
pertanyaan itu pun terlupakan begitu 
saja. Namun, kenapa tidak mencobanya? 
Secara teori, tentunya tidak mungkin 
memasukkan semua modul ke dalam 
kernel. Tapi, seberapa banyakkah yang 
dapat dimasukkan dan apakah yang akan 
terjadi, sepertinya menarik untuk 
diperhatikan. 

Mendukung era Linux yang user 
friendly, walaupun program yang akan 
kita buat tidak memiliki nilai 
fungsionalitas yang tinggi, kita dapat 
membuatnya dalam interface yang 
ramah. Bahkan, karena proses 
memasukkan semua modul berlangsung 
cukup lama, kita bisa menampilkannya 
dalam interface yang sangat informatif. 
Program yang kita bangun akan 


memanfaatkan bash, dialog, dan program 
tput. 


1. Fitur program 

Apakah yang dapat program kita lakukan? 
Yang pertama-tama, begitu pengguna 
menjalankannya, kita akan menampilkan 
sebuah dialog yang berfungsi sebagai 
konfirmasi. Kita juga bisa menampilkan 
peringatan dan pengguna akan diberikan 
kesempatan untuk membatalkan. 

Andaikata pengguna memilih 
menjalankan program ini, maka kita bisa 
segera menampilkan informasi tentang 
modul apa saja yang akan dimasukkan ke 
kernel, persentase secara keseluruhan, 
modul yang telah diuji, sisa modul yang 
akan diuji, modul yang berhasil 
dimasukkan, dan modul yang gagal 
dimasukkan. Semua akan ditampilkan 
dalam interface yang menarik. Terakhir, 
pengguna akan disuguhi dialog informatif 
tentang jumlah modul yang berhasil 
dimasukkan dan modul yang gagal 
dimasukkan. 

Satu hal lagi, segala percobaan pada 
program ini adalah percobaan untuk 
menguji apakah suatu modul dapat 
dimasukkan ke dalam kernel atau tidak. 
Menggunakan opsi -n pada insmod, kita 
akan menguji apakah suatu modul dapat 
dimasukkan atau tidak. 

Dengan kata lain, you can try it at 
home. Program ini akan kita beri nama 
greedy insmod, karena sifatnya yang 
begitu serakah. 


2. Variabel-variabel penting 
Pertama-tama, kita akan mendefinisikan 
beberapa variabel penting mulai dari 
informasi hak cipta, versi, dan lisensi. 


www.infolinux.web.id 


VERSION - O.1a 
COPYRIGHT -"(c) Noprianto, June 2003. GPL" 


Setelah itu, kita akan membuat 
beberapa variabel penting seputar versi 
kernel dan direktori modul kernel. 
KERNEL VERSION - $(uname -r) 

KERNEL MODULES DIR - /lib/modules/ 
$KERNEL VERSION/kernel/ 

FAILS -0 

OKS-0 


Variabel FAILS dan OKS masing- 
masing dimaksudkan untuk mencatat 
jumlah modul yang gagal dan berhasil 
dimasukkan. 

Untuk memperindah program dialog, 
kita membuat alias agar program yang 
kita memiliki tampilan yang seragam. 
alias dialog — “dialog —backtitle “Greedy 
kernel module installer v$ VERSION 
($KERNEL VERSION)'" 


3. Program utama 
Program yang akan kita bangun kali ini 
tidaklah panjang. Program ini bahkan tidak 
perlu untuk mendefinisikan fungsi baru. 
Pertama-tama yang harus dilakukan pada 
program utama adalah menampilkan 
sebuah dialog dimana pengguna dapat 
memilih tombol Yes atau No. Apabila 
pengguna memilih untuk menekan tombol 
No, maka program segera diterminasi. 
Apabila pengguna menekan tombol 
Yes, maka cerita pun dimulai. Pertama- 
tama, kita perlu untuk membersihkan 
seluruh layar kita. Pembersihan layar 
dapat dilakukan dengan perintah berikut: 
tput reset 


Selanjutnya, kita akan menghitung 
jumlah modul keseluruhan yang terdapat 
di sistem. Berikut adalah cara 
mendapatkannya: 

MODULES COUNT - $(modprobe -| | 
wc -I) 


Setelah itu, sebuah perulangan for 
akan dilakukan untuk mencoba 
memasukkan semua modul ke dalam 
kernel. Dalam perulangan tersebut, kita 
akan memenggal ekstensi dari nama file 
module. Kemudian kita juga perlu untuk 
menghitung persentasi keseluruhan. 


InroLINUX AGUSTUS 2003 49 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tidak lupa kita mencoba memasukkan 
modul ke dalam kernel dan menguji 
hasilnya, sehingga kita dapat 
menampilkan jumlah kegagalan dan 
keberhasilan. 
for module in $(modprobe -I) 
do 

bare module - 'basename $module | 

avk -F. fprint $1)” 

percent - 'echo $i“100/ 

$MODULES COUNT | bc' 

tput cup 10 

echo -n “installing module 

$bare module “ 

tput cup 1 55 

insmod -n $bare module 1- /dev/null 


2281 

if 1 $? -egO1 

then 
OKS - 'expr SOKS # 1' 
echo "IOKI 2 

else 
FAILS -— 'expr $FAILS # 1' 
echo “(Failed| “ 

f 

tput cup 20 


echo “Joverall SpercentY41 (Si tested 
| expr $MODULES COUNT - $i' to go | 
ISOKS 
inserted) (SFAILS failedJ" 
i- 'expr $i 4 1' 
done 


Baris berikut ini digunakan untuk 
memenggal ekstensi dari nama file modul: 
bare module - 'basename $module | awk -F. 
“print $1)” 


Sementara baris berikut ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan 
persentase kesuluruhan: 

percent - 'echo $i"100/ 
$MODULES COUNT | bc' 


Untuk menghitung, kita menggunakan 
program bc. Setelah itu, kita akan 
menampilkannya dalam posisi tertentu. 
Untuk itu, kita perlu menggunakan 
program tput. Hal ini semata-mata untuk 
keindahan program. 

tputcup 10 


Blok berikut ini dimaksudkan untuk 
mencoba memasukkan modul ke dalam 


50  InroLINUX AGUSTUS 2003 


kernel dan menguji keberhasilannya. Bagi 
Anda yang nekad, hapuslah opsi -n pada 
insmod berikut dan insmod benar-benar 
akan mencoba memasukkan modul ke 
dalam kernel. Pada komputer yang 
penulis gunakan untuk menulis artikel ini, 
hang terjadi beberapa kali dan cukup 
mengganggu. Dan terpaksa, komputer 
pun harus di-restart. 
insmod -n $bare module 1- /dev/null 
22581 
if $? -eg O1 
then 
OKS - 'expr SOKS # 1' 
echo “IOKI 5 
else 
FAILS - 'expr SFAILS # 1' 
echo “(Failedl “ 


Tak lupa kita menampilkan informasi 
selengkap mungkin dengan kode berikut 
ini: 

tput cup 20 

echo “(overall Spercent961 ISi testedi 

| expr SMODULES COUNT - $i' to gol 
ISOKS insertedl (SFAILS failed” 


Setelah perulangan tersebut selesai 
dilakukan, kita akan menampilkan jumlah 
modul yang berhasil dan gagal 
dimasukkan. Untuk memperindah 
tampilan, kita menggunakan program 
dialog. 

dialog —msgbox “done GreedyMan, we 
have $OKS inserted to kernel, and 
$FAILS failed “ 10 40 


Dan selesailah sudah. Berikut ini 
adalah kode selengkapnya: 
#!/bin/sh 


VERSION - 0.1a 
COPYRIGHT -—“(c) Noprianto, June 2003. 
GPL" 


KERNEL VERSION - $(uname -r) 
KERNEL MODULES DIR - /lib/modules/ 
$KERNEL VERSION/kernel/ 

FAILS —0 

OKS-0 


alias dialog — “dialog —backtitle '“Greedy 
kernel module installer v$SVERSION 


www.infolinux.web.id 


($KERNEL VERSION)" 


dialog —yesno “Sure to do greedy insmod ? 
It will make your system unstable”" 10 40 
if 1 $? -ne O| 
then 

exit 1 
else 


i-0 
tput reset 
MODULES COUNT - $(modprobe - | wc -) 
for module in $(modprobe -I) 
do 
bare module - 'basename $module | 
amk -F. Yprint $1)” 
percent- 'echo $i"100/ 
$MODULES COUNT | bc' 
tputcup 10 
echo -n “installing module 
Sbare module“ 
tput cup 1 55 
insmod -n $bare module 12 /dev/null 
22581 
if I $? -eg 01 
then 
OKS - 'expr SOKS # 1' 
echo “IOKJ 3 
else 
FAILS - 'expr $FAILS - 1' 
echo “IFailedl “ 


tputcup 20 
echo “Joverall Spercent961 ISi tested 
| expr SMODULES COUNT - $i' to go 
1ISOKS 
inserted) (SFAILS failedJ" 
i- 'expr Si # 1' 
done 
dialog —msgbox “done GreedyMan, we 
have $OKS inserted to kernel, and 
$FAILS failed “ 10 
40 
f 


Demikianlah perkenalan kita dengan 
program yang serakah. Sampai saat ini, 
walaupun secara fungsi tidak bernilai 
tinggi, paling tidak penulis menjadi tahu 
bagaimana cara untuk menulis dalam 
suatu lokasi tertentu.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


IKLAN 


Zope 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Produk 
Zope Sendiri 


Belum ada produk Zope yang dapat memenuhi kebutuhan 
Anda? Tertantang untuk membuat sendiri? 


ope adalah framework pembuatan 

aplikasi web yang sangat besar 

dan luar biasa. Dengan Zope, 
banyak produk yang telah dibangun 
untuk mempermudah pembuatan aplikasi 
web yang luar biasa. Contoh produk 
Zope yang dapat digunakan untuk 
pembuatan aplikasi web adalah DTML 
dan ZPT. Dengan produk-produk 
tersebut, aplikasi-aplikasi web nan indah 
dan skalabel siap untuk lahir dari tangan 
Anda. Saat ini, apabila Anda melakukan 
instalasi Zope default, Anda telah 
dilengkapi dengan belasan produk siap 
pakai. 

DTML, ZPT, dan Python Script 
mungkin adalah contoh-contoh produk 
luar biasa, yang dapat digunakan untuk 
membangun aplikasi web. Dengan 
menggunakan DTML atau ZPT saja, dan 
dilengkapi dengan Python Script untuk 
menangani pemrosesan data, Anda dapat 
membangun aplikasi dengan cepat dan 
mudah. Kemudian, apabila Anda 
memerlukan aplikasi content manage- 
ment system (CMS), produk CMF dapat 
langsung Anda gunakan. Ada lagi Plone, 
juga sebuah CMS, namun datang 
dengan tampilan yang indah luar biasa. 
Dan masih terdapat sangat banyak 
produk Zope lainnya. Di situs Zope, kita 
dapat menemukan ratusan produk Zope 
siap pakai, mulai yang sederhana sampai 
yang siap digunakan untuk lingkungan 
produktif. 

Katakanlah, Anda adalah pemilik koran 
online. Kebutuhan utama Anda secara 
sederhana mungkin hanyalah 
menampilkan berita-berita yang telah 
dibagi dalam kategori-kategori tertentu. 
Dan secara sederhana pula, setiap 
wartawan Anda dapat langsung 
memasukkan berita tanpa melalui aneka 
sistem workflow yang rumit. Sederhana 


52 InroLINUX AGUSTUS 2003 


memang. Untuk kebutuhan seperti itu, 
Anda dapat menggunakan CMF ataupun 
Plone. Tapi kedua produk Zope tersebut 
bukanlah produk yang sederhana. 
Mereka adalah produk yang kompleks. 
Dan Anda tidak butuh produk 
sekompleks itu. Anda butuh yang 
sederhana. Dengan Zope, Anda dapat 
membuatnya! 

Produk Zope sendiri dapat 
dianalogikan seperti halnya sistem plug- 
in pada web browser kita. Web browser 
adalah aplikasi utama dengan fungsi 
yang telah jelas dan plug-in hanyalah 
sebagai pelengkap dengan fungsi yang 
juga spesifik. Bedanya dengan Zope, 
alih-alih menemukan sebuah aplikasi 
utama, kita hanya akan menemukan 
sebuah framework. Framework tersebut 
dilengkapi dengan berbagai 'plug-in' 
yang lebih dikenal sebagai produk. 
Produk Zope sendiri, seperti telah 
disebutkan sebelumnya, dapatlah sangat 
sederhana. Dapat pula menjadi begitu 
kompleks. 

Tentu saja tidak bijak apabila kita 
hantam kromo untuk membangun 
produk Zope tanpa melihat apakah 
produk yang tersedia saat ini telah 
mampu memenuhi kebutuhan kita, atau 
paling tidak, memenuhi sebagian 
kebutuhan kita. Dengan koleksi ratusan 
produk, mungkin salah satunya dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Dan untuk 
itu, kita perlu mengetahui cara-cara 
pembuatan produk. Artikel ini akan 
membahas bagaimana kita membangun 
produk yang sederhana namun dapat 
digunakan. Tampilan produk yang kita 
buat pun akan tampak seprofesional 
produk-produk Zope lainnya. Mari 
sambut produk Hello World! 

Sebelum kita memulai, ada baiknya 
bagi kita untuk memahami penggunaan 


www.infolinux.web.id 


Python terlebih dahulu. Ya, pemahaman 
dasar-dasar Python adalah mutlak dalam 
pembuatan produk Zope. Kemudian, 
sebuah Zope yang telah berfungsi 
dengan baik pun harus tersedia di sistem 
kita. Dan jangan lupa, untuk 
mempermudah hidup dan mengurangi 
sakit mata, siapkan juga editor teks yang 
andal dan dapat mengenali sintaks- 
sintaks Python. Vim adalah contoh yang 
baik. Tutorial ini akan dibagi dalam 
langkah-langkah beserta penjelasannya. 


1. Direktori untuk produk 

Buatlah sebuah direktori dengan nama 
Hello di bawah direktori produk Zope 
(umumnya di /usr/lib/zope/lib/python/ 
Products). 


2. Definisi class produk 

Ini adalah langkah mutlak yang harus 
dikerjakan sebaik-baiknya. Walaupun 
produk yang kita buat hanyalah produk 
yang sangat sederhana, kita tetap perlu 
mendefinisikan sebuah c/ass yang baik. 
Simpanlah class ini ke dalam file hello.py 
di direktori Hello yang telah dibuat di 
langkah (1). 

from OFS import Simpleltem 

from Globals import DTMLFile 


class hello(Simpleltem.Simpleltem): 


a11. 


produk hello 


411 


meta type - 'Hello' 
def init (self, id, title,msg): 


inisialisasi instance baru untuk Hello 


41. 


self.id — id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


self.title — title 
self.msg - msg 


index html - DTMLFile('dtml/ 
index html", globals/)) 


manage editHelloForm - DTMLFile('dtml/ 
manage editHelloForm', globals/)) 


manage workspace - DTMLFile('dtml/ 
manage editHelloForm',globals()) 


manage main — DTMLFile('dtml/ 
manage editHelloForm',globals()) 


Kata kunci meta type adalah kata 
kunci untuk nama produk kita yang akan 
tampil di Add Product List Zope Manage- 
ment Interface. Untuk itu, sebuah nama 
yang unik haruslah diberikan. Kemudian 
kita mendefinisikan fungsi  init () yang 
berfungsi sebagai constructor class. 
Kemudian kita perlu juga untuk 
mendefinisikan sebuah tampilan default 
untuk objek yang instansiasi dari produk 
kita. Nama entiti default-nya adalah 
index html. 

Dalam hal ini, karena index html 
akan menampilkan kode-kode HTML 
dan tag DTML, maka alih-alih 
menampilkannya di dalam kode class, 
kita akan menggunakan dokumen 
DTML yang terpisah dan diletakkan di 
direktori dtml, relatif dari direktori 
produk Hello. Demikian juga dengan 
manage editRHelloForm, 
manage workspace dan manage main. 
Tiga terakhir ini adalah entiti adminis- 
tratif yang menunjuk ke satu file DTML 
yang sama. 

Kita perlu untuk menurunkan class 
kita dari class dasar yang akan sangat 
membantu, yaitu class Simpleltem. 
Tanpa menurunkan dari class lain, class 
hello yang kita buat tidak akan dapat 
digunakan seperti halnya produk Zope 
lainnya. Dan sebaliknya, dengan 
menurunkan dari Simpleltem, maka objek 
yang dibuat dari produk kita telah dapat 
di-cut dan di-paste ke container lain 
(contoh container yang paling baik 
adalah Folder), telah memiliki dukungan 
untuk bekerja dengan ZMI, memiliki 
dukungan FTP dan WebDAV, memiliki 


Zope 


Ba NN TN PPS LN TA BNN NN NN NN NN AN IN AN ANA 
ack - Forward - Reload Sip ja Titp//nop:3673/manage 1 


Tone Gue ian ST ce | 


IM Root Folder Properties Security Undo Ownership Find 
8 (9 control Panel 
3 MO exampies Hetpi 
8 Oembers 
@aci.users fpeto”— : mma NN 
B @ po CMF Caching Policy Manager 
plone Type Name Size CMF Core Content 
M temp. totder IT @@ Control Panel (Control Panel) ag, masal 
le as IT (0 #xampies (Example Applications) CMF Site 
(O Members ea 
r CMF Calendar Tool 
Foi CMF Default 
IT GgacLusers (User Folder) CMD: Tool 
r- browser id manager (Browser Id Manager) Pemetaan 
ler 
Tr @eror.tog DTML Document 
index, htmi DTML Method 
7 KY index html » 1Kb kerana 
7 @ pione (Portal) 
File 
IT # session. data manager (Session Data Manager) Filesystem Directory View 
IT Se standard error message (Standard Error Message) # 1 Kb F 
Formulator Form 
(7 Se standard. html footer (Standard Html Footer) 4 1 Kb 
(7 Se standard html header (Standard Himi Header) » 1 Kb 2001-01-21 04:39 
(7 8) standard template pt 1 Kb 2003-05-02 17:13 
IT 9 temp folder (Temporary Folder) 2003-06-02 15:47 
7 Bantur her 2 1 Kb 2003-06-02 16:01 
-Rename | Cut | Copy | Delete | ImporvExport | Select Al | 
Ia ne T 
debian DwWSag am au da | #tutoramemo... PRO aj helo.py » (us... | XI Ine GIMP CI Layers, Chan... || (C Tool Options | 16:17:45 


4 Memilih Hello dari product list 


dukungan untuk kepemilikan, dukungan 

undo dan lainnya. Luar biasa, bukan? 
Berikut ini adalah beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam membangun 
produk Zope: 

@ Semua class dan fungsi harus 
memiliki documentation string. Zope 
akan menolak semua produk yang 
tidak memiliki dokumentasi internal 
tersebut. Hal ini juga akan 
memudahkan developer lain yang 
membaca source code produk Anda. 

@ Pembuatan produk berarti pembuatan 
objek baru yang siap di instansiasi 
dan dipublikasikan. Zope sendiri akan 
melakukan publikasi objek (Object 
Publishing). Dengan demikian, apabila 
produk Anda nanti diinstansiasi 
dengan nama tes hello misalnya, 
maka objek tersebut akan 
dipublikasikan oleh Zope dan dapat 
diakses melalui web browser. Semua 
hal adalah objek. 

@ Pada method  init (), kita 
menuliskan kode self.id — id. Hal ini 
adalah mutlak karena setiap objek 
pada Zope akan memiliki atribut id. 


3. Penambahan produk Hello oleh user 
Pada produk-produk yang lain, kita akan 
disuguhkan sebuah form apabila ingin 

menambahkan produk tersebut ke dalam 


www.infolinux.web.id 


suatu container. Demikian juga produk 
kita. Apabila user ingin menambahkan 
produk Hello, maka kita harus 
menampilkan suatu form kepada user. 
User kemudian dapat mengisikan 
beberapa properti produk. Karena produk 
yang kita buat hanya memiliki tiga 
properti dengan nama id, title, dan msg, 
maka ketiga properti inilah yang dapat 
diatur oleh user. Tambahkan kode-kode 
berikut ini dalam file hello.py dan 
letakkan di luar definisi class hello. 
manage addHelloForm - DTMLFile('dtml/ 
manage addHelloForm', globals/)) 


def manage addHellolself, id, title, msg, 
REOUEST - None): 


411 


Response untuk manage addHelloForm 
self. setObjectlid, hellolid,title, msg)) 
if REOUEST is not None: 

return self.manage main(self, REOUEST) 


manage addHelloForm adalah 
sebuah file DTML, sama seperti halnya 
index html. Sementara fungsi 
manage addHello() adalah action untuk 
form manage addfelloForm. Method 
setObject akan mengurus penambahan 
objek ke container. Setelah 
penambahan berhasil, maka tampilan 


InroLINUX AGUSTUS 2003 53 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BP Ng Aa Da 


Back » Fowari - Reload Stop | hitp//nop:9673/manage Back » Fowari » Reload — Stop ja 'http//nop:3673/manage 1 
(Zone Gue Sian SIT Go) 
add Hello (MM Root Fotater 
8 (@ control. Panel IThis is Hello | Just want to say Hello | 8 (@ control. Panel 
& Ml bxamples 8 Mbampies Oroterat / Lagi 
3 Omembers Ia fes-hetio 3 OMembers 
Cena Io far uauknaia Accelerated HTTP Cache Manager w| Add | 
8 O@ pione msg HI Everyone out there If an Type Name Sisa anta 
(M temp. toider aa | ITB Control Panel (Control Pane) 2003-05-02 10114 
@ Zope Corporation 
kah 7 @ £xamples (Example Applications) 2003-05-02 16:37 
T 0 Members 2003-05-12 22:34 
IT @3cLusers (User Folder) 1998-12-30 09:23 
IT @p browser. id. manager (Browser Id Manager) 2003-04-16 22:51 
7 @ eror.log 2003-04-16 22:51 
7g index html » 1 Kb 2003-05-02 16:49 
I7 @ pione (Portal) 2003-05-02 10:01 
(7 # session. data manager (Session Data Manager) 2003-04-18 22:51 
J7 Sp standard. error. message (Standard Error Message) 1 Kb 2003-05-02 17:13 
(7 “g standard. html footer (Standard Html Footer) » 1 Kb 2001-01-21 04:39 
IT Sy standard. html header (Standard Htm! Header) 1 Kb 2001-01-21 04:39 
(7 @) standard. template.pt # 1 Kb 2003-05-02 17:13 
Trodliig1yo,/01der (Temporary Folder) 2003-06-02 15:47 
2003-06-02 16:20 
7 Djuntuk hen » 1 Kb 2003-06-02 16:01 


Sik EL 3 CB | Done 


Rename | Cut | Copy | Delete | ImporvExport | Select All | 


& Form penambahan produk Hello 


akan diarahkan kembali ke form 
manage main. 


4. Tambahan untuk class hello 

Form manage editHelloForm dapat 
digunakan untuk mengubah properti 
objek yang diinstansiasi dari produk kita. 
Dan tentunya kita pun perlu menyimpan 
segala perubahan yang dilakukan oleh 
user. 

Zope sendiri datang bersama ZODB, 
sebuah objek database yang luar biasa. 
Segala objek dapat disimpan di dalam 
ZODB ini. Begitupun dengan 
perubahan yang kita lakukan. 
Tambahkan fungsi berikut ini ke dalam 
class hello: 
def manage editAction(self, title, msg, 
REOUEST - None): 


411 


Menyimpan perubahan 
self.title — title 
self.msg - msg 
self. p changed - 1 


if REOUEST is not None: 
msgtouser — 'Hello Yos updated" 
Joself.id 
return self.manage main(self, 
REOUEST, manage tabs message - 
msgtouser,) 


54 InroLINUX AGUSTUS 2003 


& Produk Hello telah ditambahkan ke root Zope 


Dengan memberikan nilai 1 kepada 
properti p changed, kita telah 
menyimpan segala perubahan pada objek 
tersebut. 

Untuk memperindah tampilan layar 
edit produk kita yang didefinisikan di 
dalam file manage editHelloForm, 
tambahkan baris-baris berikut ini persis di 
bawah kata kunci meta type: 
manage options - ( 

('label':'properties', 'action':' manage 
editHelloForm', 'help':('Hello', 

'hello edit.stx”)1, (“label':'view', 
'action':'index html'), 


) 


Layar edit kita dilengkapi juga dengan 
fasilitas Helo yang akan dibaca dari file 
hello edit.stx. File dengan ekstensi stx 
dimaksudkan sebagai file Structured 
Text, sebuah teks terstruktur yang dapat 
di-parse oleh Zope dan ditampilkan dalam 
format yang indah. 

Dengan demikian, berikut ini adalah 
definisi lengkap class hello yang kita 
miliki: 
class hello(Simpleltem.Simpleltem): 


a11 


produk hello 


a11 


www.infolinux.web.id 


meta type - 'Hello' 


manage options - ((“label':'properties', 
'action':'manage editHelloForm', 
'help':(“Hello','hello edit.stx')), 

('label':'view', 'action”: 

'index html"), 

) 


def init (self, id,title,msg): 


41. 


inisialisasi instance baru untuk Hello 


self.id - id 
seff.title — title 
self.msg - msg 


index html - DTMLFile('dtml/ 
index html', globals/)) 


manage editHelloForm - DTMLFile('dtml/ 
manage editHelloForm', globals|)) 


manage workspace —- DTMLFile('dtml/ 
manage editHelloForm' globals()) 


manage main - DTMLFile('dtml/ 
manage editHelloForm'globals()) 


def manage editAction(self, title, msg, 
REOUEST - None): 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


411 


Menyimpan perubahan 

self.title — title 

self.msg - msg 

self. p changed — 1 

if REOUEST is not None: 
msgtouser — 'Hello Yos updated" 
Yoself.id 
return self.manage main|self, 
REOUEST, manage tabs 
message -msgtouser,) 


5. Inisialisasi untuk produk 

Produk yang kita buat akan memasuki 
tahap-tahap penyelesaian dipandang dari 
sisi fungsionalisasi. Untuk saat ini, kita 
telah memiliki direktori Hello dan file 
hello.py di dalamnya. Sementara itu, kita 
masih memiliki utang untuk 

index htmi.dtml, manage. addHelloForm. 
dtmi, dan manage editHelloForm.dtml. 
Selain itu, file help hello edit.stx pun 
masih belum dibuat. 

Untuk saat ini, Anda boleh melupakan 
kesemua utang kita tersebut. Adalah 
lebih penting untuk menyelesaikan file 
inisialisasi untuk produk kita. Buatlah file 
— init .py dan letakkanlah di bawah 
direktori Hello: 
import hello 


def initialize(context): 


a11 


Inisialisasi produk Hello 


a11 


context.registerClass( 
hello.hello, 
constructors — (hello.manage 
addHelloForm, 
hello.manage addHello), 
icon — 'hello.png' 


) 


context.registerHelp() 
context.registerHelpTitle(“Zope Help”) 


File init .py ini akan dibaca setiap 
kali Zope melakukan proses restart. Untuk 
itulah penambahan produk pada Zope 
mengharuskan Zope untuk melakukan 
restart. Pada file ini, kita meregistrasikan 
produk Hello dengan sistem Zope. 


Buatlah sebuah file 16x16 pixel dan 
berilah nama hello.png. File tersebut, 
seperti yang terdefinisi di registerClassl), 
akan menjadi icon untuk produk kita. 
Kemudian, tak lupa, kita pun meminta 
Zope untuk meregistrasikan help kita. 
Sampai saat ini, kita telah memiliki tiga 

file: hello.py,  init .py dan hello.png. 
Dan pembuatan produk kita pun makin 
mendekati garis finish. 


6. Pembuatan berbagai form 

Saatnya untuk membayar hutang yang 

kita miliki satu per satu. Untuk form saja, 

kita memiliki 3 hutang: index html.dtml, 

manage addHelloForm.dtml, 

manage editHelloForm.dtml. Pada kode 

di class hello, kita tidak menuliskan 

ekstensi .dtml secara eksplisit karena 

DTMLFile() telah mengetahuinya. 
Pertama-tama, buatlah terlebih dahulu 

direktori dtml di bawah direktori Hello. 

Kemudian masuklah ke direktori dtml 

tersebut. Kita akan memulai dari 

index html.dtmi: 

«dtml-var manage page header» 


«h3 class -”form-help” » 
«dtmi-var id » 


« dtml-if title » 
(K dtmi-var title missing —” ») 


Kidtmi-if » 


says 


«lh3»5 


Zope 


Shrnoshade » 


« dtmi-if msg 5 
(K dtml-var msg missing - 'nothing' ») 
Kidtmi-if» 


«dtml-var manage page footer» 


Kemudian, giliran hutang 
manage addHelloForm.dtmi yang 
dibayar: 

XS dtmi-var manage page header» 


Sdtml-var “manage form titlelthis(), , 
form title — 'add Hello”, 
help product - 'Hello', 
help topic -'hello edit.stx') 

“» 


«pclass-”"form-help” » 
This is Hello ! Just want to say Hello ! 
«lp 


«form name - form action - manage addHello 
method —post » 
«table border — 0 cellspacing -0 
cellpadding - 22 
St 
«td valign- "top" align - "left" » 
« div class -”form-label" » 
id 
Citd» 
«td valign- "top" align - "left" » 
Xinput type — text name - "id:string” 
size -405 «br» 
Kitd» 
Kltr3 


tes hello (tes untuk hello) says 


(ihohoho alooo semuanya...) 


Ea | Done 


Eta (Done 


& Layar edit Hello 


www.infolinux.web.id 


& Index html Hello 


InroLINUX AGUSTUS 2003 55 


Zope 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Paing 
«td valign-"top" align—"left” » 
« div class - "form-optional" » 
title 
Kitd» 
«td valign-"top" align—"left” » 
“input type —text name — "title:string” 
size -402 «br» 
Kitd» 
lt 


Cr 
«td valign- "top" align—"left” » 
« div class - "form-optional" » 
msg 
Kitd» 
«td valign-"top" align—"left” » 
Kinput type — text name — "msg:string” 
size -402 «br» 
Kitd» 
lt 


Paing 
«td valign-"top" align—"left” » 
« div class - "form-element” » 
Xinput class - "form-element" 
type —- submit value — add » 
Kitd» 
ltr 


«table » 
«iform» 


«dtml-var manage page footer» 


Dan inilah utang form kita yang 
terakhir: manage editHelloForm.dtml: 
« dtml-var manage page header» 


« dtml-var manage tabs » 
« form name -”form" action —”." 
method - "post" » br» 


« table border - 0 celispacing -0 
cellpadding - 22 
Cr 
«td valign- "top" align- "left 
class - "form-optional" » 
title 


" 


56  InroLINUX AGUSTUS 2003 


Kitd» 
«td valign—"top" align —"left” » 
Xinput type —"text” 
name - "title:string” size — "40" 
value -" « dtml-var title »" » 
Kitd» 
Cltr3 


St 
«td valign-”"top" align—”left” 
class - "form-optional" » 
msg 
Kitd» 
«td valign—”"top" align "left" » 
Xinput type —"text” 
name - "msg:string” size — "40" 
value -" « dtml-var msg» " » 
Kitd» 
Cltr3 


Ctr3 
«td valign- "top" align- "left" 
class - "form-element” » 
«input class - "form-element” 
type — "submit" value —- “change” 
name - "manage editAction:method” » 
Kitd» 
Cltr3 


« Itable » 


«iform» 


«dtml-var manage page footer» 


7. Pembuatan Help 

Utang kita belumlah lunas. Masih ada 
beberapa hal yang perlu dikerjakan, salah 
satunya adalah pembuatan help. Di dalam 
form manage addkelloForm dan file 
hello.py sendiri, kita mendefinisikan file 
hello edit.stx. Sebenarnya, Anda dapat 
membuat file help sebanyak yang Anda 
inginkan. Anda bahkan dapat pula 
membuat help untuk API produk Anda. 
Karena topik pembuatan help sangatlah 
luas, maka artikel ini hanya akan 


membahas sampai help dalam format teks. 


Buatlah direktori help di bawah 
direktori Hello dan masuklah ke dalam 


www.infolinux.web.id 


direktori help tersebut. Dengan editor 
favorit Anda, ketikkan isi file 

hello edit.stx berikut ini: 

Hello 


Just want to say Hi ! 


Karena kita menggunakan format 
STX, maka aturan penulisan STX 
haruslah dituruti, atau help Anda akan 
menjadi lebih susah untuk dibaca. 


8. README.txt dan version.txt 
Produk yang kita buat telah selesai 
99,9Yo kalau tidak mau dikatakan 
selesai 10096 untuk saat ini. Fungsi 
utamanya telah selesai kita kerjakan. 
Begitupun dengan hutang-hutang form 
dan help yang telah kita lunasi. 
Semuanya telah selesai. Tapi, ada 
baiknya kita melengkapi produk kita 
dengan README.txt dan version.txt. 
Kedua file ajaib tersebut akan 
menjadikan produk kita lebih informatif 
bagi Zope dan user. 

Di bawah direktori Hello, isilah 
README.txt dengan teks berikut ini: 
Hello 


Just want to say Hi ! 


Dan isilah version.txt dengan teks 
berikut ini: 
Hello-0.0.1 


Kini produk yang kita buat telah selesai 
1006. Walaupun secara fungsional 
produk kita tidak melakukan tugas 
apapun, tampilan dan kelengkapannya 
dapat disamakan dengan produk lain. 
Presentasi dengan file DTML pun telah 
menjadikan produk kita cukup modular. 
Untuk mengujinya, buatlah sebuah 
instance baru untuk produk Hello di root 
Zope. Berikanlah nama tes hello. Objek 
yang baru Anda buat tersebut dapat 
diakses di http://x ZOPE /tes hello. 

Saat ini, Hello adalah contoh produk 
sederhana. Anda dapat mengembang- 
kannya menjadi jauh lebih berfungsi dan 
dapat digunakan oleh yang lain. Hari ini 
Hello, entah satu atau dua bulan ke 
depan. Selamat berkreasi!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pengunci Terminal 
dengan Python 


Sering meninggalkan /ogin di terminal? Sering diisengin rekan 
kerja? Kenapa tidak membuat penguncinya sendiri? 


asalah keamanan komputer 

adalah hal yang kompleks. 

Seseorang dengan niat jahat 
dan kemampuan teknis yang mencukupi 
dapat membobol sistem komputer, baik 
dengan memanfaatkan kelemahan sistem 
ataupun menggunakan berbagai too/ 
yang tersedia. Di luar semua itu, 
sebenarnya, bagian terbesar dari 
keamanan komputer terletak di sisi 
penggunanya sendiri. Bagaimana 
mungkin suatu sistem yang seharusnya 
aman dapat tetap aman apabila 
penggunanya selalu meninggalkan login- 
nya sehingga siapapun dapat 
mempergunakan sesi login tersebut 
untuk melakukan kejahatan? 

Antisipasi dengan mengatur variabel 
TMOUT mungkin membantu. Akan 
tetapi, hal tersebut sekaligus dapat 
menjadi hal yang menyebalkan. 
Bayangkan saja, Anda mungkin 
menjalankan beberapa terminal console 
dan bekerja pada salah satunya secara 
aktif. Anda mungkin butuh untuk 
berpindah ke terminal lain dalam selang 
waktu yang tidak pasti. Apabila variabel 
TMOUT diberikan nilai beberapa menit 
misalnya, maka ketika Anda bekerja di 
terminal yang satu, terminal yang lain 
mungkin saja telah melakukan /ogout 
otomatis. Apabila TMOUT diberikan nilai 
yang terlalu lama, maka bisa-bisa menjadi 
celah bagi terganggunya keamanan 
sistem Anda. Untuk itu, sebuah 
pengunci terminal mungkin dapat 
membantu dalam kasus tertentu. 


Signal 

Suatu pengunci terminal pada dasarnya 
harus memperhatikan bagaimana 
mengatur signal yang dikirimkan kepada 
dirinya. Pengunci tersebut, harus tahan 
akan segala signal mematikan kecuali 


signal yang memang tidak dapat ditahan. 
Sebelum kita membahas tentang signal di 
Linux, ada baiknya untuk mengenal signal 
dan penanganannya terlebih dahulu. 

Signal adalah salah satu cara paling 
tua dari komunikasi antarproses. Seperti 
yang kita ketahui, Linux adalah sistem 
operasi multitasking, di mana mampu 
menangani berbagai proses. Signal 
sendiri dapat dikirimkan secara manual 
ataupun secara otomatis dan bekerja 
secara asinkron. 

Kita bisa menganalogikan signal dalam 
kehidupan sehari-hari. Anda sedang 
bekerja memindahkan barang dari suatu 
lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian teman 
Anda berseru kepada Anda dan 
mengatakan bahwa sudah saatnya bagi 
Anda untuk makan siang dan beristirahat 
sejenak. Dalam hal ini, signal berupa 
panggilan dari teman Anda dan dikirimkan 
secara manual. Setelah Anda makan dan 
beristirahat, pekerjaan pun diteruskan 
kembali. Setelah bekerja selama satu jam, 
langit menjadi mendung dan secara tiba- 
tiba, hujan deras pun turun. Apa boleh 
dikata, Anda pun harus kembali menunda 
pekerjaan memindahkan barang tersebut 
sekali lagi. Akan tetapi, hujan, sebuah 
signal lain yang dikirimkan kepada Anda, 
adalah signal yang otomatis dan tidak 
dikirimkan secara manual. 

Kita mengenal berbagai macam signal 
sesuai fungsinya. Ada signal yang 
bertujuan untuk membunuh proses. Ada 
signal yang dikirimkan oleh kernel karena 
kerusakan hardware tiba-tiba dan lain 
sebagainya. Dalam signal yang 
membunuh proses misalnya, kita masih 
dapat membaginya menjadi beberapa 
berdasarkan keampuhannya. Ada proses 
yang membandel dan menolak 
SIGTERM dan SIGINT, misalnya. Akan 
tetapi, tidak berdaya ketika menerima 


www.infolinux.web.id 


Python 


signal SIGKILL. Kembali ke panggilan 

makan siang pada analogi sebelumnya, 

tentunya Anda masih dapat menolak 
panggilan makan pertama. Anda masih 
dapat juga menolak panggilan kedua, 
apalagi kalau perut Anda masih belum 
berdemonstrasi minta makan. Panggilan 
ketiga pun lewat begitu saja. Akhirnya 
teman Anda memberikan ultimatum: 
makan sekarang atau makanan akan 
dihabiskan. Karena Anda butuh makan, 
maka mau tidak mau, Anda akan 
menunda pekerjaan Anda dan menuruti 
panggilan makan. 

Pengiriman signal, selain menggu- 
nakan program kill, umumnya mungkin 
sudah sering kita lakukan. Penekanan 
kombinasi tombol CTRL-C dan CTRL-Z 
misalnya. CTRL-C akan mengirimkan 
SIGINT (Signal Interrupt), dan penekanan 
CTRL-Z akan mengirimkan SIGTSTP 
(Signal Terminal Stop). 

Pada saat proses menerima signal, ia 
bisa melakukan salah satu tindakan 
berikut ini: 

@ Mengikuti tindakan default akibat 
pengiriman signal. Tindakan default 
adalah tindakan yang telah ditentukan. 
Sebagai contoh, jika suatu proses 
dikenakan SIGTERM (signal terminasi), 
maka proses tersebut akan diterminasi 
karena tindakan default dari SIGTERM 
adalah terminasi proses. 

@ Mengabaikan signal. Dalam proses- 
proses yang cukup penting, 
pengabaian beberapa signal adalah 
tindakan yang cukup bijak. Hal ini 
agar proses tidak diterminasi tanpa 
sengaja oleh penggunanya. Tidak 
semua signal dapat diabaikan. SIGKILL 
dan SIGSTOP tidak dapat diabaikan. 

@ Membelokkan signal yang dikirimkan. 
Sebuah proses yang dikenakan signal 
tertentu bisa menangkap signal 


InroLINUX AGUSTUS 2003 57 


Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tersebut, untuk kemudian melakukan 
tindakan sendiri daripada mengikuti 
tindakan default signal tersebut. 
Contohnya adalah penekanan 
kombinasi tombol CTRL-C pada 
modus interaktif Python yang tidak 
mengakibatkan Python diterminasi, 
melainkan ditangani sendiri oleh 
Python dengan tindakan sendiri, 
dalam hal ini membangkitkan eksepsi 
Keyboardinterrupt. Tidak semua signal 
dapat dibelokkan. SIGKILL dan 
SIGSTOP tidak dapat dibelokkan. 


Contoh program sederhana 
Sebelum kita masuk ke program 
pengunci terminal, kita akan melihat 
contoh program sederhana untuk 
mengirimkan signal, mengikuti tindakan 
default, mengabaikan serta membelokkan 
signal yang dikirimkan. 

Pengiriman signal dapat dilakukan 
secara implisit ataupun eksplisit. Secara 
implisit, kita menggunakan fungsi alarm() 
yang terdapat di dalam modul signal. 
#!lusr/bin/python 


import signal 


def main): 
signal.alarm(2) 
while 1: 
print “waiting for alarm... 


if name --' main ': 
main() 


Program ini akan mencetak tulisan 
waiting for alarm... terus menerus selama 
2 detik, sebelum dihentikan dengan 
pengiriman SIGALRM secara implisit. 

Pengiriman signal secara eksplisit 
dilakukan dengan memanggil fungsi kill) 
yang terdapat di modul os. 
#!lusr/bin/python 


import sys 
import os 
import signal 


def main|): 
if len(sys.argv) — — 
try: 
os.killlint(sys.argvI21), 


58 InroLINUX AGUSTUS 2003 


signal. dict Isys.argvI1ll) 
except (KeyError, ValueError, 
OSError), msg: 
sys.exit(msg) 
else: 
sys.exit('usage: Yos « signal» 
Spid»' Yosys.argvIOl) 


if name --' 


Program ini berfungsi seperti program 
kil(1). Contoh perbedaannya adalah kita 
harus selalu memasukkan signal yang 
ingin dikirimkan ke suatu proses. Kita juga 
tidak dapat menampilkan daftar signal. 

Setelah mengirimkan signal, berikutnya 
kita akan membahas contoh untuk 
mengikuti tindakan default, mengabaikan, 
serta membelokkan signal tertentu. 
Contoh signal yang akan kita abaikan 
serta belokkan adalah SIGINT, yang 
umumnya dikirimkan ketika pengguna 
menekan kombinasi tombol CTRL-C. 
#!lusr/bin/python 


import signal 
import sys 


def registerSignall): 
signal.signal(signal. SIGINT, 
signal.SIG DFL) 


def main): 
registerSignall() 
n-0 
while 1: 
n4#-1 
print n 


if name --' main ': 
main() 


Program ini mengikuti tindakan default 
signal apabila suatu signal dikirimkan 
kepadanya. Hal ini adalah tingkah laku 
program kebanyakan. 

#!/lusr/bin/python 


import signal 
import sys 


def registerSignall): 


www.infolinux.web.id 


0 (Ramp/w'Iking/takorial .pithonrpetganei.cornole.dergan puttong vi 

ep: “(te dur1ting/tutortal.pabtonrpenganei.oneole.dangan. peter Pihan #UKINDupy SICKIL. 87 
5 Ki vi 

:"/temp/uritiing/tutorial.puthn-pengunci .console,dengan.puthon Il 


& Versi lain program kill(1) 


Seri 
-onsole,dengan,puthong puthon nopy,py 


.puthon-pengunci .cc 


& Program pengunci terminal 


signal.signal(signal.SIGINT, 
signal.SIG IGN) 


def main|): 
registerSignal/() 
n-0 
while 1: 
nt-1 
print n 


Dengan mengganti SIG DFL dengan 
SIG IGN, kita dapat mengabaikan 
SIGINT dengan mudah. Untuk keluar dari 
program tersebut, tekanlah kombinasi 
tombol CTRL-. Dan berikutnya, kita akan 
melihat bagaimana menangani SIGINT 
yang dikirimkan kepada kita. 
#!lusr/bin/python 


import signal 
import sys 
import time 


def signalHandler(signum, frame): 
print “signal number: Yod' Yosignum 
print dir(frame) 
time.sleep(1) 


def registerSignall): 
signal.signal(signal.SIGINT, 
signalHandler) 


def main|): 
registerSignall() 
n-0 
while 1: 
nt-1 
print n 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Program ini akan membelokkan SIGINT 
yang dikirimkan kepadanya. Alih-alih 
mengikuti tindakan default SIGINT (proses 
diterminasi), program ini mencetak nomor 
signal dan data tambahan, kemudian 
melakukan penundaan selama 1 detik. 


Program pengunci terminal 
Dengan demikian, kita dapat melihat 
bahwa program untuk mengunci terminal 
bukanlah program yang sulit untuk 
dibuat. Prinsip utamanya hanyalah 
mencoba untuk mengabaikan semua 
signal. Penggunaan password juga mutlak 
agar program lebih mudah digunakan. 
Sebagai catatan, screenshot diambil 
dari xterminal. Hal ini semata-mata 
dimaksudkan agar screenshot mudah 
diambil. Efektifnya, program pengunci 
berjalan di terminal console murni. 
Berikut ini adalah source code 
selengkapnya: 
#!lusr/bin/python 


import signal 
import sys 
import getpass 


line — '- “80 


def registerSignall): 
fori in range(O, signal.NSIG): 
try: 
signal.signalli, 
signal.SIG IGN) 
except: 
pass 


def main): 
print 'nopy terminal lock' 
passwd - getpass.getpass|'Enter 
unlock password: ') 
registerSignall() 
print 'terminal locked' 
print line 


while 1: 
try: 
trypasswd -— getpass. 
getpass|'Enter password: ') 


if trypasswd - - passwd: 
print 'terminal 
unlocked' 
sys.exit(0) 
else: 
print 'invalid 
password" 
except EOFError: 
continue 


signal.NSIG adalah konstanta yang 
berisikan nilai maksimal signal pada sistem 
operasi. Pada saat program dijalankan, 
maka program akan meminta password. 
Harap diperhatikan untuk tidak 
menjalankan registerSignal() sebelum 
pengguna memasukkan password. 
Dengan demikian, pengguna masih dapat 
menekan kombinasi tombol CTRL-C untuk 
membatalkan program pengunci terminal. 
Pengunci terminal ini hanya akan 
keluar dengan terpaksa apabila dikenakan 
signal SIGKILL (9) dan SIGSTOP (19) 


Python 


yang memang tidak dapat diabaikan. 
Untuk mencoba, jalankanlah shell script 
berikut ini: 

foriin 'seg 1 8": do kill -$i 801: done 

fori in 'seg 10 18': do kill -$i 801: done 
foriin 'seg 20 63": do kill -$i 801: done 


Sebagai catatan, 801 adalah pid dari 
program pengunci terminal tersebut. 
Seharusnya, shell script tersebut tidak 
akan mengakibatkan program pengunci 
terminal diterminasi. 

Aturlah $PATH agar Anda dapat 
menjalankan program ini di mana saja. 
Penambahan tindakan antisipatif agar 
pengguna tidak salah mengetikkan 
password tanpa sengaja ketika pertama 
kali diminta dengan meminta pengguna 
untuk memasukkan password sekali lagi 
mungkin harus ditambahkan. Tentunya 
tidak lucu apabila pengguna terkunci oleh 
program penguncinya sendiri. 

Dengan contoh ini, kita melihat bahwa 
pemrograman Linux menggunakan 
Python sangatlah menyenangkan untuk 
dilakukan. Selamat mencoba!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


. Centre Policy for Agro Studies 


mestic production & Consumption 


xport & Import Statistics 
Agro Policy & Regulation 
» Consumer's Price Index 


» Macro & 
.- 


Micro Analysis 
Commodity Price Trend 


» Standard Oualitysss 0. 
.» Price Trend 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX AGUSTUS 2003 59 


Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan File Sistem | 


Sebagai bahasa pemrograman genera/ purpose, Python dapat 
pula digunakan untuk bermain-main dengan file sistem Linux. 


inux adalah sistem operasi yang 

menganggap hampir segala 

sesuatu adalah file. Sederhananya, 
harddisk Anda hanyalah sebuah file bagi 
Linux. Dalam hidup sehari-hari pun, kita 
tidak dapat melepaskan diri dari file. Baik 
itu mengetik dokumen, mendengarkan 
lagu, sampai proses boot Linux. 

Karena itulah, kita mengenal sangat 
banyak utiliti yang berhubungan dengan 
file. Mulai dari mendaftar file di suatu 
direktori, mengubah kepemilikan suatu 
file, sampai mengetahui tipe file. Apabila 
Anda seorang developer Python, Anda 
pun dapat membuat sendiri utiliti 
tersebut. Berikut ini kita akan membahas 
tentang seputar file di Linux dan 
implementasinya dengan Python. 


File di Linux 

Di Linux, kita mengenal bermacam- 
macam tipe file. Untuk bermain-main 
dengan file sistem, ada baiknya bagi kita 
untuk membedakan bagaimana Linux 
memandang suatu file. Berikut ini adalah 
kategorisasi file di Linux: 


» file biasa 

File ini adalah file yang paling umum dan 
mudah ditemukan di mana-mana. File ini 
pula yang seringkali dimaksud apabila 
kita membicarakan istilah file. File mp3, 
video klip, dokumen yang kita simpan 
bahkan kernel termasuk file tipe ini.File 
tipe ini adalah file yang berorientasi byte. 


2 Direktori 

Direktori juga lazim ditemukan di mana- 
mana. Sederhananya, direktori adalah file 
yang mengandung file lain. Bekerja 
dengan direktori di Python sangatlah 
mudah. Peng-copy-an satu direktori 
beserta seluruh isi dan strukturnya dapat 
dilakukan dengan satu perintah saja. 
Apabila Anda melakukan perintah Is -al, 
karakter paling kiri dari hak akses akan 
bernilai d. 


60  InroLINUX AGUSTUS 2003 


9 File spesial blok 

File yang satu ini pengoperasiannya 
dilakukan dalam satuan blok. Yang 
termasuk file ini di antaranya harddisk, 
cdrom, dan floppy. Apabila Anda 
melakukan perintah Is -al, karakter paling 
kiri dari hak akses akan bernilai b. 


9 File spesial karakter 

File yang satu ini pengoperasiannya 
dilakukan dalam satuan karakter. 
Sederhananya, transfer data dilakukan per 
karakter. Yang termasuk file ini di antaranya 
terminal, mouse, dan printer. Apabila 
Anda melakukan perintah Is -al, karakter 
paling kiri dari hak akses akan bernilai c. 


2D Symbolic link 

Dalam dunia Windows, file yang satu ini 
lebih populer dengan istilah shortcut. 
Symbolic link adalah file yang menunjuk 
ke file lain. Ukurannya hanyalah sebesar 
alamat file yang ditunjuknya. Hardlink 
tidak termasuk file yang satu ini. Apabila 
Anda melakukan perintah Is -al, karakter 
paling kiri dari hak akses akan bernilai I. 


2 Pipe 

Sederhananya, file ini bisa diibaratkan 
sebagai pipa, di mana mengambil output 
suatu proses menjadi input dan menge- 
luarkannya kembali untuk menjadi input 
proses lainnya. Analogi dalam kehidupan 
sehari-hari adalah pipa yang disambung- 
kan ke kran air. Pipa mengambil input 
dari keluaran kran dan melewatkan air ke 
tempat lainnya. File tipe ini dibagi lagi 
menjadi dua, pipe tak bernama (unnamed 
pipe) dan pipa bernama (named pipe). 
Pipa bernama disebut juga fifo. Apabila 
Anda melakukan perintah Is -al, karakter 
paling kiri dari hak akses suatu pipa 
bernama (fifo) akan bernilai p. 

Berikut ini adalah contoh penggunaan 
pipa tak bernama yang mungkin sudah 
sangat sering dilakukan: 

cata | sort 


www.infolinux.web.id 


Keluaran dari program cat a akan 
diambil sebagai input oleh pipa tak 
bernama, kemudian menyalurkannya 
menjadi input bagi program sort. Proses ini 
terjadi di dalam struktur data kernel, dan 
karena kita tidak dapat menemukannya file 
sistem, maka pipa ini disebut sebagai pipa 
tak bernama. Berbeda halnya dengan pipa 
bernama yang kehadirannya di file sistem 
dapat ditemukan. Untuk membuat fifo, kita 
dapat menggunakan program mkfifo. 


D socket 

File ini memiliki fungsi kurang lebih sama 
seperti pipe. Perbedaannya adalah socket 
lebih diarahkan untuk koneksi jaringan, 
baik dalam satu host ataupun dalam 
jaringan fisik. Apabila Anda melakukan 
perintah Is -al, karakter paling kiri dari hak 
akses akan bernilai s. 


Mendapatkan tipe file 

Untuk mendapatkan tipe suatu file di 

Linux, cara selain melihat keluaran dari 

program Is adalah menggunakan program 

file. Program file dapat secara akurat 
menentukan tipe dan informasi ekstra 
dari suatu file. 

Bagaimana caranya mendapatkan tipe 
suatu file menggunakan Python? Berikut 
ini adalah langkah-langkahnya: 

@ Gunakan os.stat() untuk mendapatkan 
informasi file. os.stat() akan mengem- 
balikan suatu tuple, di mana untuk 
saat ini, os.stat()IO| yang akan kita 
perhatikan. os.stat()IO| adalah mode 
linode protection bits) dari suatu file 

@ gunakan modul stat yang berfungsi 
untuk menindaklanjuti hasil keluaran 
dari os.stat(). Anda juga bisa 
melakukan operasi AND antara mode 
file dengan konstanta di modul stat. 
Anda bisa juga menggunakan fungsi- 
fungsi di module stat. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


SN ah & TAG Mendapatkan 


nop:"/temp/uriting/tutorial put! .dan.Filesysten8 puthon filenodel.py Fi lenodel,i 


pu Pu 
Filenodet.py isa regular file with ('user has r/u/x', 'user can read', 'user can write", 'group has r/u/x', 'group can read", 'others have r/u/x', "others can read") 
nop3" it a es 


51 
butes - 675 
last access (atine) - Hon Jun 23 41 
last modifications (ntine) - Hon Jun 
last change (ctine) - Hon Jun 23 16: 
mp/uriting/tutorial .python-puthon.dan,fi les 


Mendapatkan » 
informasi 
internal file 


hak akses dan 
modifier 


Berikut ini adalah beberapa fungsi 
untuk mendapatkan tipe file yang 
terdapat dalam modul stat: 

@ S ISDIR(mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 
suatu file bertipe direktori. 

@ S ISCHR(mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 


suatu file bertipe file spesial karakter. 


@ S ISBLK(mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 
suatu file bertipe file spesial blok. 
@ S ISREG (mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 
suatu file bertipe file biasa. 
@ S ISLNK(mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 
suatu file bertipe symbolic link. 
@ S ISFIFO(mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 
suatu file bertipe fifo. 
@ S SOCK(mode) 
Berguna untuk memeriksa apakah 
suatu file bertipe socket. 


Contoh: 

225» import os 

2252 from stat import “ 
»2»2a- os.stat (“/bin/Is') 
2252 ms - alO| 

»»» $ ISDIRIms) 

0 

22» $ ISREGIms) 

1 

»»2» $ ISCHRIms) 


0 

»2»2 $ ISBLKlms) 
0 

»»2» $ ISLNK(ms) 
0 

» 22» $ ISFIFO(ms| 
0 

22» $ ISSOCKlms) 
0 


Mendapatkan informasi 
internal file 
Suatu file tidak hanya memiliki informasi 
berupa tipe file. Masih banyak informasi 
internal dari suatu file yang bisa 
didapatkan. Sebelumnya, kita telah 
menggunakan fungsi stat() dari modul 
os. Saat ini, kita akan membahas lebih 
jauh keluaran dari os.stat). 

Berikut ini adalah tuple yang 
dikembalikan oleh os.stat/): 
Os.stat(path) -» (mode, ino, dev, nlink, uid, 
gid, size, atime, mtime, ctime) 


Penjelasan masing-masing anggota 
tuple yang dikembalikan oleh os.statl) 

@ mode adalah informasi mode file. 
Secara teknis diartikan sebagai inode 
protection bits. Mode file yang 
didapatkan ini dapat digunakan untuk 
mendapatkan access bit, modifier dan 
tipe file. Untuk selanjutnya, mode 
akan banyak dipakai. 

@ Ino adalah inode suatu file. Di Linux, 
setiap file memiliki inode yang dapat 


www.infolinux.web.id 


Python 


diartikan sebagai identitas file. Apabila 
seorang mahasiswa memiliki nomor 
induk mahasiswa, maka inode adalah 
nomor induk file di file sistem. 

@ Dev akan memberikan informasi 
device. 

@ nlink akan memberikan informasi 
mengenai jumlah hardlink yang 
menunjuk pada file tersebut. Harap 
diingat, jumlah hardlink dan bukannya 
symbolic link yang dicatat di sini. 

@ Uid akan memberikan informasi uid 
pemilik file. 

@ gid akan memberikan informasi gid 
pemilik file. 

@ size akan mengembalikan informasi 
ukuran suatu file dalam /ong integer. 

@ atime akan memberikan informasi 
berupa waktu terakhir akses suatu file. 
Waktu akses adalah waktu di mana 
kita melakukan akses pada suatu file, 
seperti membuka file untuk diedit dan 
waktu saat dijalankan untuk file 
executable. 

@ Ctime akan memberikan informasi 
berupa waktu terakhir perubahan 
suatu file. Waktu perubahan adalah 
waktu di mana kita melakukan 
perubahan pada file, seperti 
mengubah hak akses file. Jika Anda 
melakukan perubahan pada isi file, 
maka secara otomatis, waktu 
perubahan ini juga ikut berubah. 

@ Mtime akan memberikan informasi 
berupa waktu terakhir modifikasi suatu 
file. Waktu modifikasi adalah waktu di 
mana kita melakukan perubahan pada 
tubuh file, seperti mengubah isi file. 


Contoh: 
»2»2a- os.stat| /bin/Is") 
2» foriina: 
print i 


33261 


43784 

1056357504 
1016464201 
1053454562 


InroLINUX AGUSTUS 2003 61 


Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Contoh program: fileinfo1.py 
#!lusr/bin/python 


import os 
import sys 
import time 


def main|): 
if len(sys.argv) — — 
try: 
a — os.stat(sys.argvI1l) 
except OSError, msg: 
sys.exit(msg) 
Istats — | 
(“mode (protection 
bits)','inode', 'device', 
'number of hardlinks', 
'owner''s uid', owner!'s gid”,l 
'size in bytes','time of last 
access (atime)' 
'time of last modifications 
(mtime)'N 
'time of last change 
(ctime)') 
foriin range(0, len(Istats) - 3): 
print Yos - Yos" 
9olIstatslil, alil) 
foriin rangellenlIstats) - 3, 
len(Istats)): 
print Sos — Yos' Sollstatslil, 
time.asctime(time.localtime 
tali1))) 
else: 
sys.exit(“nothing to do”) 


Contoh ini menggunakan Istat(), yang 
fungsinya serupa dengan os.statl) 


Mendapatkan hak akses 

dan modifier 

Masih menggunakan informasi yang di 

dapat dari os.stat(), kita akan mendapatkan 

hak akses dan modifier suatu file, seperti 

sticky bit, SUID, dan SGID. Berikut adalah 

langkah-langkah untuk mendapatkan hak 

akses dan modifier: 

@ Mengambil hasil keluaran dari 
os.stat()IOJ. 

@ Gunakan module stat untuk 
menindaklanjuti keluaran os.statl). 


62 InroLINUX AGUSTUS 2003 


@ Lakukan operasi bitwise AND antara 
mode file yang didapat dengan 
beberapa konstanta dalam modul stat, 
di mana jika hasil operasi AND 
tersebut mengembalikan nilai bukan 
nol, maka file akan memiliki 
karakteristik-karakteristik sesuai 
dengan konstanta-konstanta tersebut. 


Contoh: 

22 import os 

2 52» from stat import “ 
22» a- os.stat( /bin/Is") 
2252» ma - al0| 
2252 ma & S ISUID 
0 

222 ma & S ISGID 
0 

222 ma & S ISVTX 
0 

2252 ma & $ IRWXU 
448 

222 ma & S IRUSR 
256 

222 ma & S IWUSR 
128 

222 ma & S IXUSR 
64 

2252 ma & S IRWXG 
40 

222 ma & S IRGRP 
32 

2252 ma & S IWGRP 
0 

222 ma & S IXGRP 
8 


222 ma & S IRWXO 
5 

222 ma & $ IROTH 
4 

222 ma & S IWOTH 
0 

2252 ma &S IXOTH 
1 

Ss 


Contoh program: filemode1.py 
#!/usr/bin/python 


import os 
import sys 
from stat import “ 


def main): 
if len(sys.argv) !-— 2: 
sys.exit('nothing to do”) 
else: 
try: 
ma - os.stat 
(sys.argvI11)I01 
except OSError, msg: 
sys,exit(msg) 


tType - | 
(S ISREG,'regular file”), 
(S ISDIR,'directory')A 
(S ISBLK, block special 
file") 
(S ISCHR, character 
special file”), 
(S ISLNK,symbolic link”) 


Berikut ini adalah daftar konstanta untuk hak akses dan modifier: 


Konstanta Nilai 
S ISUID 2048 
S ISGID 1024 
S ISVTX 512 
S IRWXU 448 
S IRUSR 256 
S IWUSR 128 
S IXUSR 64 

S IRWXG 56 

S IRGRP 32 

S IWGRP 16 

S IXGRP 8 

S IRWXO 7) 

S IROTH 4 

S IWOTH 2 

S IXOTH 1 


www.infolinux.web.id 


Arti 

SUID 

SGID 

Sticky bit 

user memiliki r/w/x 

user memiliki hak baca (rr) 

user memiliki hak tulis (w) 

user memiliki hak execute (x ) 
group memiliki r/w/x 

group memiliki hak baca (rr) 
group memiliki hak tulis (w ) 
group memiliki hak execute (x ) 
orang lain memiliki r/w/x 

orang lain memiliki hak baca (rr) 
orang lain memiliki hak tulis (w) 
orang lain memiliki hak execute (x ) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(S ISFIFO, FIFO") 
(S ISSOCK,'socket')) 


tMode - (| 
(S ISUID,'SUID'), 
(S ISGID,'SGID")A 
(S ISVTX, sticky") 
(S IRWXU, 'user has r/w/x') 
(S IRUSR,'user can read"), 
(S IWUSR, 'user can write), 
(S IXUSR,'user can execute'),1 
(S IRWXG, 'group has r/w/x'), 
(S IRGRP, group can read"), 
(S IWGRP, 'group can read”), 
(S IXGRP, group can 
execute”), 
(S IRWXO, 'others have r/ 
wIx AN 
(S IROTH,'others can read”), 
(S IWOTH, others can write”), 
(S IXOTH,'others can 


execute”)) 
foriin tType: 
if ilOl(ma): 
fileType -— il1J 
break 
IModeRes - II 
fori in tMode: 
if ma & iIO1 !— O: 


IModeRes.appendiil1)) 


print “Sosis a Yos with Yos 
Solsys.argvI1l, fileType, 


IModeRes) 
if name —-' main 
main|() 


Mengubah kepemilikan file 
(chown) 

Sebagai pengguna Linux, sebuah sistem 
operasi multiuser, tentunya kita sering 
bermain-main dengan chown/(1). Program 
tersebut, sesuai namanya, bertujuan 
untuk mengubah kepemilikan file. 

Python sendiri menyediakan fungsi 
untuk mengubah kepemilikan suatu file. 
Berikut ini adalah prototipe fungsinya: 
chown (path, uid, gid) — » none 


path adalah nama file yang ingin diubah 
kepemilikannya, sementara uid adalah uid 


pemilik yang baru, dan gid adalah gid 
yang baru. 

Dengan modal fungsi tersebut, kita 
akan membuat klon dari program chown. 
Sedikit sentuhan perlu ditambahkan, agar 
pengguna dapat memasukkan nama user 
atau group, dan bukannya uid atau gid 
(dalam format bilangan). 


Contoh program: chown1.py 
#!lusr/bin/python 


import os 
import sys 
import pwd 
import grp 


def main): 
if len(sys.argv) !-— 3: 
sys.exit('nothing to do”) 
else: 
try: 
uid, gid — 
os.stat(sys.argvI21)14:61 
owner — list(sys.argvI1l) 
if owner.count/':”) - - 
newUid - 


Python 


pwd.getpwnamisys.argvI11)I21 
newGid - gid 
else: 
newUid, newGid - 
sys.argv|1).split(':”)10:) 
newUid 
pwd.getpwnam(newUid)I21 
newGid 
grp.getgrnam(newGid)I2| 


os.chown(sys.argvI2I, 
newUid, newGid) 


except (KeyError, OSError, 
ValueError), msg: 
sys.exit(msg) 


Demikianlah beberapa contoh untuk 
mengutak-atik file sistem dengan Python. 
Anda dapat mengembangkannya lebih 
jauh lagi. Barangkali Anda ingin 
membuat saingan Nautilus, Konguerer, 
atau Windows Explorer?4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


near AN 
&8MONEY 


Tenun, FreeBSD,and Win 2000 Hosting 
Features : H Unlimited data transfer 

D Complete control panels 
D POP3 email, FTP access 
D SSH, CGI, SOAL. 
D and much more... 
D Start from Rp. 19.500,-/ month 
D Free Setup") 
D 2 Months Free") 


Giso 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp. 1.250.000,-/ mo 


Coserver Hosting 
Features : H Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


& Size server: 1 U Rackmount 

D Bandwith : 128 kbps 

& IP Address : 8 (max) 

D Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


D Colocation & Dedicated Server in USA 


D Domain Name Register 


D Benefit Reseller Program 


"ITS NEVER BEEN EASER 
TO TAKE VOUR BUSINESS ONLINE " 


Note : “) Transfer (restriction 
DN earpagmen OP) 


tah 4 ERB5 ““SOL ENI PA GK 


Supporting (Yu to 3 Weh Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX AGUSTUS 2003 63 


Personal Linux Assistant 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membangun Personal 
Linux Assistant Sendiri 


Khawatir terjadi perubahan di sistem Anda? Terlalu sibuk untuk 
mengamatinya secara berkala? Program pemantau Iain terlalu 
kompleks? Kurang personal? Kenapa tidak membangunnya 
sendiri? Cukup modal bash dan cron! 


nda adalah seorang administrator 

jaringan kecil. Dalam keseharian- 

nya, Anda memiliki banyak 
kesibukan sambil tetap harus menjaga agar 
server Anda tidak diganggu oleh pihak- 
pihak tidak bertanggung jawab. Mengamati 
sendiri secara berkala dan manual tentunya 
hanya akan menghabiskan waktu. 
Sementara, pilihan program pemantau 
sistem terkadang cukup kompleks. Anda 
butuh yang berfungsi sesuai dengan 
keinginan Anda. Apabila Anda memiliki 
waktu luang barang satu atau dua jam, 
mari membangun Personal Linux assistant 
sendiri. 

Pertama-tama yang kita perlukan 
adalah mengetahui secara persis apa 
yang ingin kita monitor secara berkala. 
Sebagai seorang pemilik sistem, adalah 
wajib untuk mengetahui perubahan mana 
yang mungkin terjadi. Mungkin ada di 
antara Anda yang peduli akan perubahan 
beberapa file penting. Ada pula yang 
ingin mengamati perubahan hardware 
ataupun berbagai peripheral fisik server. 
Ada pula yang merasa perlu untuk 
mengamati jumlah proses atau batas 
terendah memori yang tersisa. 

Tulisan ini akan memberikan beberapa 
contoh modul untuk mengamati 
perubahan informasi CPU, perubahan 
perangkat PCI, informasi beberapa file, 
dan pengamatan pada batas terendah 
memory yang tersisa. Modul? Ya, 
aplikasi yang ingin kita bangun, Personal 
Linux assistant, akan bekerja secara 
modular. Penambahan modul tidak 
memerlukan pengubahan sama sekali di 
aplikasi utama. Dan selayaknya seorang 
asisten, PLA pun dapat menyajikan 
laporan untuk kita. Kita akan membuat 
PLA langkah demi langkah. 


64 InroLINUX AGUSTUS 2003 


1. Fitur-fitur PLA 

PLA yang ingin kita bangun akan bekerja 
dalam command line interface. Untuk 
meningkatkan fleksibilitas, PLA dapat kita 
minta untuk mencatat perubahan terbaru 
yang sebenarnya (membangun database 
baru). PLA juga dapat diminta untuk 
memonitor perubahan secara manual. 
Versi PLA yang akan kita bangun akan 
terus mengamati perubahan dan tidak 
menghapus data pengamatan 
sebelumnya. 

Sifat yang satu ini akan berakibat pada 
banyaknya jumlah direktori yang 
menampung informasi perubahan. Setiap 
kali melakukan pengamatan, PLA akan 
membuat direktori baru dengan nama 
direktori adalah tanggal dan waktu saat 
itu, kemudian mengisinya dengan catatan 
perubahan. Data perubahan dibandingkan 
antara data saat itu dengan data asli yang 
disimpan. Untuk mencegah agar tidak ada 
sampah laporan yang terlalu menmpuk, 
maka PLA juga harus mampu untuk 
menghapus semua laporan. 

Kemudian, pengguna dapat meminta 
PLA untuk memberikan laporan secara 
interaktif. PLA hanya akan melaporkan 
perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, 
kita akan memanfaatkan program diff. 
Dan yang terakhir, PLA dapat menampil- 
kan informasi versi, hak cipta, dan 
lisensi. 


2. Struktur direktori PLA 

Kita akan memiliki satu buah file execut- 
able, dengan nama file adalah pla. 
Kemudian, di direktori yang sama, kita 
akan memiliki direktori init, yang 
berfungsi untuk menampung data asli. 
PLA dapat diminta untuk memperbarui 
data di direktori init tersebut. Kemudian, 


www.infolinux.web.id 


COPYRIGHT -“s(e)mNoprianto 
(noptkeantorg), June 2003,-GPL" 


. SVAR/Splas 
saka $ /$pla 


cage S1 in 
ini@monitor) 


“purging dat: 
itor 
x 


port) 
re, met CSS (ls -—rt m4 
- W'monitor/Sres 


ada pula direktori minitor yang akan 
menampung data pengamatan. Dan 
direktori var, yang menyimpan modul 
PLA.Berikut ini adalah visualisasi struktur 
direktori PLA: 

“init 

#- monitor 

#-var 

-pla 


3. Struktur modul PLA 

Sebuah modul PLA harus memiliki 
minimal dua fungsi, yakni fungsi init() 
dan fungsi monitor(). Fungsi-fungsi 
tambahan dapat dibuat sendiri oleh 
pengembang modul. Modul dapat 
diberikan nama apa saja, asalkan 
mencerminkan fungsinya. Modul juga 
harus menyeleksi kapan menjalankan 
fungsi init() ataupun monitor(). Kita akan 
merancang agar pembuatan modul 
menjadi semudah mungkin. 

Pada prinsipnya, fungsi init() akan 
membuat data yang baru. Sementara, 
fungsi monitor() akan membandingkan 
data aktif dengan data yang dihasilkan 
dari fungsi init(). Fungsi init() hanya akan 
dijalankan apabila pengguna secara 
eksplisit meminta. 


4. Membuat aplikasi utama: pla 
Aplikasi utama harus dijalankan dengan 
memberikan aksi atau parameter tertentu. 
Aksi yang saat ini dimiliki adalah init, 
monitor, purge, report, dan version. Aksi 
init akan menyebabkan terjadinya 
pembuatan database baru. Aksi monitor 
akan memonitor perubahan. Aksi purge 
akan menyebabkan dihapusnya semua 
laporan perubahan. Aksi report akan 
menjalankan tugas pelaporan. Sementara 
aksi version akan menampilkan versi, hak 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


cipta, dan informasi lisensi. Apabila 
pengguna menjalankan pla tanpa 
menyebutkan aksi, maka kita akan 
menampilkan cara penggunaan, dan 
keluar sesudahnya. 

Berikut ini adalah source lengkap dari 
program utama. Penjelasan akan 
diberikan setelahnya. 

#!/bin/sh 


COPYRIGHT - “(c) Noprianto 
(nop@keant.org), June 2003, GPL" 
VERSION - "pla O.1a” 

VAR —"/root/NOP/pla/var/" 

DATE - $(date) 


case $1 in 
init monitor) 
echo “ok, $1." 
for plas in $(Is $VAR) 
do 
. $VAR/Splas $1 “$DATE" 
done 
purge) 
echo -n “purging data " 
rm -rf monitor 
mkdir monitor 
echo. 


" 


report) 
reportdir — $lls -rt monitor | tail -1) 
working - "monitor/$reportdir" 
files — $(Is “$working”) 
echo “reporting files in $ working” 
PS3-”"ICTRL-C to abandonl " 
select menu in Sfiles 
do 
test -f “$working/$menu" && 
cat “$working/$menu" 
done 
version) 
echo $VERSION 
echo $COPYRIGHT 
) » 
echo "usage: 'basename $0' 
init| monitor |purge (report | version” 
exit 1 


" 


esac 


Variabel $DATE dimaksudkan untuk 
mencatat tanggal aktif. Sementara 
variabel $COPYRIGHT dan $VERSION 
berguna untuk informasi versi, hak cipta, 
dan lisensi. 

Selanjutnya, kita akan memeriksa isi 
dari parameter pertama. Apabila 
parameter pertama bernilai init atau 
monitor, maka blok berikut ini akan 
dijalankan: 
init | monitor) 

echo “ok, $1." 
for plas in $(Is $VAR) 
do 
. $VAR/Splas $1 “$DATE" 
done 


Blok kode tersebut akan menjalankan 
setiap modul yang ada di direktori var. 
Kita memberikan dua parameter, yaitu init 
atau monitor dan $DATE. Dengan 
adanya teks init atau monitor yang 
dikirimkan ke modul, maka modul dapat 
menjalankan fungsi yang bersesuaian. 

Apabila parameter pertama bernilai 
purge, maka kode berikut ini akan 
dijalankan: 
purge) 

echo -n “purging data “ 
rm -rf monitor 

mkdir monitor 

echo. 


Kode tersebut secara sederhana akan 
menghapus direktori monitor dan 
seluruh isinya. Setelah itu, kita 
membuat kembali direktori monitor. 
Selanjutnya, apabila parameter pertama 
bernilai report, kode berikut ini akan 
dijalankan: 
report) 

reportdir — $(Is -rt monitor | tail -1) 
working - "monitor/$reportdir" 
files — $(Is “$working”) 
echo “reporting files in $ working” 
PS3-”ICTRL-C to abandon| " 
select menu in $files 
do 
test -f “$working/$menu" && cat 
“$working/$menu" 
done 


"” 


www.infolinux.web.id 


Personal Linux Assistant 


Ini adalah blok kode terpanjang. Kita 
memiliki banyak direktori yang 
menyimpan perubahan. Masing-masing 
harus diurutkan terlebih dahulu. 
Pengurutannya berdasarkan waktu agar 
kita bisa mendapatkan direktori yang 
paling baru dibuat. Isi dari direktori ini 
akan dilaporkan. 

Baris reportdir- $(ls -rt monitor | tail 
-1) dimaksudkan untuk mengurutkan 
keluaran Is berdasarkan waktu mulai 
yang paling lama ke yang paling baru. 
Keluaran tersebut segera ditangkap oleh 
program tail. Di sini, program tail kita 
gunakan untuk mengambil satu baris 
terakhir. 

Baris working —- "monitor/$reportdir” 
dan files — $(Is “$working”) 
dimaksudkan untuk mendapatkan file 
yang terdapat di direktori kerja. 

Sementara baris PS3-”ICTRL-C to 
abandon| “ dimaksudkan untuk 
mengubah prompt yang akan digunakan 
oleh perintah select. Dan akhirnya, kita 
menjalankan kode berikut untuk 
menampilkan pilihan bagi pengguna. 
Kita juga akan memeriksa terlebih dahulu 
apakah file yang ingin ditampilkan 
terdapat di file sistem. 

select menu in Sfiles 

do 

test -f “$working/$menu" && cat 
“$working/$menu”" 
done 


Harap diperhatikan, file-file tersebut 
hanya menyimpan perubahan. Apabila 
tidak ada perubahan yang terjadi, maka 
file tersebut adalah file kosong semata. 


5. Membuat modul PLA: cpuinfo, 
pci, file integrity dan memory 
Di kesempatan kali ini, kita akan 
membuat empat modul contoh untuk 
PLA. Modul pertama adalah cpuinfo, 
yang berfungsi untuk mengamati 
perubahan pada CPU. Perubahan pada 
CPU memang hal yang tidak wajar, akan 
tetapi tetap menyenangkan untuk dibuat. 
Terutama karena pembuatannya 
sangatlah mudah dan singkat. Modul 
berikutnya adalah modul pci, yang 
berfungsi untuk mengamati perubahan 
pada pci komputer. Kedua modul ini 


InoLINUX AGUSTUS 2003 65 


Personal Linux Assistant 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mengambil informasi dari /proc. 
Sementara modul ketiga, file integrity 
sedikit lebih panjang. Modul yang satu 
ini mengamati perubahan pada file-file 
tertentu. Modul terakhir, memory, yang 
berfungsi untuk mengamati batas 
terendah memory tersisa, juga 
mengambil informasi dari /proc. 

Kita akan mulai dengan modul 
pertama: cpuinfo. Berikut ini adalah 
source code selengkapnya. Penjelasan 
akan diberikan setelah source code. 
function init() 


| 
cp /proc/cpuinfo init/ 
chmod u #w init/cpuinfo 
) 
function monitor) 
! 
working - "monitor/$1" 
if !-d “$working” 1 
then 
mkdir “$working” 
f 
diff /proc/cpuinfo init/cpuinfo » 
“Sworking/cpuinfo” 
) 
case $1 in 
init) 
init 
monitor) 
monitor “$2" 
esac 


Pertama-tama, karena setiap modul 
menerima dua parameter yang dikirimkan 
dari program utama pla, maka kita harus 
mengetahui fungsi apa yang harus 
dipanggil berdasarkan parameter yang 
dikirimkan tersebut. Blok kode case 
berikut ini akan mengerjakannya: 
case $1 in 
init) 

init 


monitor) 
monitor “$2” 


66 InroLINUX AGUSTUS 2003 


esac 


Sementara itu, pada fungsi init, kita 
hanya meng-copy-kan file /proc/cpuinfo 
ke direktori init. Pengubahan permisi 
dimaksudkan untuk mencegah pemilik 
kehilangan hak tulis (kita mungkin perlu 
menimpa file ini ketika melakukan init 
selanjutnya). 
function init() 

( 
cp /proc/cpuinfo init/ 
chmod u #w init/cpuinfo 


Pada fungsi monitor, pertama-tama 
kita akan memeriksa terlebih dahulu ada 
atau tidaknya direktori kerja untuk 
menyimpan hasil laporan. Apabila tidak 
ditemukan, maka direktori tersebut akan 
dibuat terlebih dahulu. Blok kode berikut 
ini akan mengerjakan pemeriksaan 
eksistensi direktori tersebut. 

if ! | -d “$working” 1 
then 

mkdir “$ working” 
fi 


Setelah itu, menggunakan program 
diff, kita akan memeriksa apakah file / 
proc/cpuinfo saat ini (file yang 
sebenarnya), sama dengan file cpuinfo 
yang terletak di direktori init. Hasil 
pengecekan akan disimpan di direktori 
laporan. 

diff /proc/cpuinfo init/cpuinfo 2 
“$working/cpuinfo” 


File-file di direktori kerja tempat 
menyimpan laporan inilah yang akan 
dibaca ketika kita memanggil: 

pla report 


Selanjutnya, kita akan membahas 
modul pci. Modul pci pada dasarnya 
hanyalah mengubah file yang dibaca 
menjadi file /proc/pci. Perbedaan 
selanjutnya dengan modul cpuinfo 


adalah nama file laporan yang dihasilkan. 


Berikut ini adalah source code 
selengkapnya. Penjelasan dapat merujuk 
ke penjelasan modul cpuinfo. 


www.infolinux.web.id 


function init() 

( 
cp /proc/pci init/ 
chmod u-#w init/pci 


function monitorl) 
t 
working - "monitor/$1" 
if ! |-d “$working” 1 
then 
mkdir “$ working” 
fi 
diff /proc/pci init/pci » “$working/pci” 


case $1 in 
init) 
init 


"” 


monitor) 
monitor “$2” 


" 
esac 


Kemudian, kita akan sampai pada 
modul ketiga, yaitu modul file integrity. 
Di contoh modul ini, kita akan 
membandingkan keluaran dari perintah Is 
-al terhadap file-file yang ingin diperiksa 
integritasnya. Tidak lupa pula kita 
memasukkan keluaran dari perintah 
md5sum terhadap file-file tersebut untuk 
meningkatkan akurasi. 

Kenapa integritas file harus dicatat? 
Salah satu kejahatan komputer adalah 
mengganti fungsi program tertentu 
dengan fungsi yang lain. Bagaimana 
kalau program Is yang pasti Anda 
jalankan setiap kali ternyata juga 
berusaha untuk memenuhi harddisk 
Anda dengan file sampah di samping 
tugas utamanya? Bagaimana pula kalau 
program rm yang Anda jalankan dengan 
tujuan menghapus file tertentu ternyata 
juga berfungsi ganda dan turut 
menghapus file penting di sistem? 

Berikut ini adalah source selengkap- 
nya. Penjelasan akan diberikan setelah 
source code. 
function do statl) 


( 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Is -al /bin/Is » $1 
md5sum /bin/Is » 5 $1 
Is -al /bin/rm » 5 $1 
md5sum /bin/rm 2 5 $1 
Is -al /bin/mv » 5 $1 
md5sum /bin/mv » » $1 


) 
function init() 
| 
do stat init/file integrity 
chmod u-w init/file integrity 
) 
function monitor) 
t 
working - "monitor/$1" 
if ! | -d “$working” I 
then 
mkdir “$ working” 
fi 
tempfile - /tmp/$$.file integrity 
do stat $tempfile 
diff $tempfile init/file integrity » 
“$working/file integrity” 
rm -f $tempfile 
) 
case $1 in 
init) 
init 
monitor) 
monitor “$2” 
esac 


Fungsi tambahan do stat() berikut ini 
adalah fungsi yang akan mencatat 
integritas file dan melaporkan ke file 


tertentu, sesuai parameter yang diterima. 


Tambahkan baris Is dan md5sum untuk 
file-file lain yang ingin Anda tambahkan. 
Bukan fungsi yang optimal, tapi 
setidaknya, it works (tm). 
function do statl) 
( 

Is -al /bin/Is » $1 

md5sum /bin/Is » 5 $1 

Is -al /bin/m » 5 $1 


md5sum /bin/rm » 5 $1 
Is -al /binimv » 5 $1 
md5sum /bin/mv » 5 $1 


Fungsi init() sama seperti fungsi init() 
pada dua modul sebelumnya. Sementara, 
fungsi monitor() sedikit lebih panjang 
dibandingkan fungsi monitor() pada dua 
modul sebelumnya. 

tempfile - /tmp/$$.file integrity 
do stat $tempfile 

diff $tempfile init/file integrity » 
“$working/file integrity" 

rm -f Stempfile 


Blok kode tersebut dimaksudkan 
untuk memanggil fungsi do stat() dan 
menyimpan hasilnya ke dalam file 
sementara di direktori /tmp. Kemudian, 
file tersebut akan dibandingkan dengan 
file file integrity di direktori init. Setelah 
perbandingan selesai, file sementara 
tersebut kemudian dihapus. 

Dan yang terakhir, kita akan 
membahas tentang modul memory, 
yang berfungsi untuk mengamati batas 
terndah memory tersisa. Berikut ini 
adalah source selengkapnya. Penjelasan 
akan diberikan setelahnya. 
function init() 

t 
echo 7000 » init/memory 
chmod u -w init/memory 


function monitor) 
$ 
working - "monitor/$1" 
if ! | -d “$working” I 
then 
mkdir “$ working” 
fi 
MEMFREENOW - 'cat /proc/ 
meminfo | grep -w MemFree | awk 
“(print $2)" 
MEMFREE - 'cat init/memory' 
if I SMEMFREENOW -It $MEMFREE | 
then 
echo “On $1, MemFree is less 
than $MEMFREE" » “$working/ 
memory" 
else 
echo "MemFree normal" » 


www.infolinux.web.id 


Personal Linux Assistant 


“$working/memory" 
fi 
) 


case $1 in 
init) 
init 


" 


monitor) 
monitor “$2” 


" 
esac 


Untuk mengambil memory yang 
tersisa, kita dapat membaca file /proc/ 
meminfo. Baris berikut ini akan 
melakukan parsing dan mengambil 
nilainya: 

MEMFREENOW - 'cat /proc/meminfo | 

grep -w MemFree | awk “print $2)”” 


6. Menjalankan pla secara berkala 
Sampai saat ini, PLA telah dapat 
digunakan dengan memberikan tugas- 
tugas tertentu. Tapi, cukupkah semua 
itu? Belum. Kita tidak ada waktu untuk 
memonitor secara berkala. Kita butuh 
menjalankan PLA secara otomatis dan 
berkala. Untuk itu, cron adalah tool yang 
paling cocok untuk digunakan. 

Login-lah sebagai root dan jalankanlah 
perintah berikut ini: 
crontab -e 


Program ini akan meluncurkan editor 
teks. Berikan baris berikut untuk 
menjalankan PLA setiap menit sekali: 

“#44 cd /root/NOP/pla/ : .Ipla monitor 


Gantilah /root/NOP/pla sesuai dengan 
konfigurasi Anda. Setiap kali cron 
dijalankan, maka sebuah mail akan 
dikirimkan kepada root. Apabila Anda 
menginginkan agar mail dikirimkan 
kepada user lain, maka tambahkan 
variabel MAILTO- «nama user ,ain» 
sebelum penjadwalan. 

Demikianlah perkenalan kita dengan 
PLA. Kembangkan sendiri modul Anda, 
dan perbaikilah program PLA bagi Anda 
yang berminat.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX AGUSTUS 2003 67 


IKLAN 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kamera Digital di Linux 


Anda memiliki kamera digital? Jangan sia-siakan. Abadikan 
peristiwa bersejarah Anda dan simpanlah semua file-nya di 
harddisk. Sambil tetap menggunakan Linux tentunya... 


i zaman digital ini, sebuah 

kamera digital dapat sangat 

memudahkan Anda untuk 
mengabadikan berbagai peristiwa yang 
terjadi. Cukup jepret saja, tanpa 
khawatir untuk membeli film. Sesampai 
di rumah, semua foto tersebut dapat 
Anda simpan dengan rapi di harddisk. 
Apabila diperlukan, Anda dapat 
mencetaknya di berbagai studio film. 
Dan selama Anda mem-back-up dengan 
teratur, maka file Anda akan tetap 
tersimpan dengan rapi tanpa khawatir 
lapuk dimakan usia. 

Menggunakan Linux tentunya tidak 
harus membatasi aktivitas Anda sehari- 
hari. Seorang penikmat kamera digital 
pun dapat menggunakan Linux tanpa 
khawatir adanya halangan dalam 
menyimpan file-file hasil jepretan ke 
dalam harddisk. Ingin tahu betapa 
mudahnya menggunakan kamera digital? 
Anda bahkan tidak membutuhkan tutorial 
ini. Singkatnya, tancapkan saja kamera 
digital Anda di port USB (kami 
mengasumsikan Anda menggunakan 
USB), buka program gtkam, dan 
tambahkan kamera Anda di daftar 
kamera. Semua file akan didaftarkan di 
panel kanan. Dengan interface yang 
sederhana, pengorganisasian file di 


File Select Camera Help 
lele) ja 
Index Settings 

View Thumbnalls 


& Program gtkam 


kamera digital dapat dilakukan dengan 

mudah. 

Bagi Anda yang ingin melakukannya 
langkah demi langkah, berikut ini kami 
sajikan secara mendetail. 

1. Tancapkan kamera Anda di port USB 
komputer. Dalam percobaan ini, kami 
menggunakan kamera digital Olympus 
C3000 Z00OM. 

2. Apabila Anda menggunakan berbagai 
distro terkemuka yang cukup 
memberikan perhatian pada desktop, 
maka seharusnya Anda tidak perlu lagi 
mengutak-atik kernel ataupun 
menambahkan berbagai modul kernel 
tertentu. Sebagai tindakan preventif, 
cobalah cek modul kernel yang telah 
di-/oad dengan perintah berikut ini: 
Ismod | grep usb 


Apabila Anda mendapatkan keluaran 
seperti berikut ini, maka Anda siap 
untuk melanjutkan ke langkah 
selanjutnya tanpa hambatan. 
usb-ohci 21160 O (unused) 
usbcore 71696 1 Ihid usb-ohcil 


Apabila kernel Anda tidak 
diperintahkan untuk secara otomatis 
me-load modul yang dibutuhkan, 
maka Anda mungkin dapat 


Kamera Digital 


(esatkam Pa 


Eile Select Camera Help 


918 “3 


Index Settings 
View Thumbnail 


C9 Select Camera 


Model: (Fuji 1x-1 “ 
2 Pon (ENAM - 
uji MX-1200 
uji MX-1700 
(— 


Juji Mx-2700 


Enhanced 


uji mx-2900 
uji m-so0 
uji MX-600 
uji MX-700 M 
lawking DC120 Pocketcam 
ot Wheels Uu 
P PhotoSmart 

P PhotoSmart 318 

P PhotoSmart 612 

P PhotoSmart 715 

P PhotoSmart C20 

P PhotoSmart C200 

P PhotoSmart C30 

P PhotoSmart C500/618/91 
Magic Magiclmage 400 
magic Magiclmage 420 


Is uddy Listl #4” gikam 
'he GIMP) 


nopti entrance 
n 
83 SAN Jodak DC-240 (PTP) 
: , 


& Memilih kamera digital manual 


www.infolinux.web.id 


melakukannya secara manual. 
Jalankan perintah berikut ini: 
modprobe usbcore 


Apabila masih terjadi kegagalan, 
kompilasi kernel mungkin dibutuhkan. 
Jangan lupa untuk mengaktifkan 
dukungan pada USB. Anda dapat 
menjadikannya sebagai modul 
ataupun dimasukkan langsung pada 
kernel. 

. Untuk mudahnya, Anda dapat 
menginstal Gtkam. Gtkam akan 
banyak mempermudah hidup Anda 
dalam berurusan dengan kamera 
digital. Periksalah apakah sistem Anda 
telah terinstal Gtkam. Apabila belum, 
carilah terlebih dahulu paket untuk 
distro Anda. Apabila tidak didapatkan 
juga, Anda bisa men-download Gtkam 
di http://gphoto.sourceforge.net/ 
download/. 

. Jalankan Gtkam. 

. Pertama-tama, pilihlah menu 
Camera |Add Camera. Sebuah 
window akan diperlihatkan kepada 
Anda. Kliklah tombol detect untuk 
melakukan pendeteksian otomatis 
kamera digital Anda. Untuk beberapa 


5) (| danay 


V6 


0045 
& 


hal 


2 Port USB 


InroLINUX AGUSTUS 2003 69 


Kamera Digital 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


 gikam 


File Select Camera Help 


9/8 2 


Index Setings 
TA View Thumbnatis 


Pendeteksian otomatis 
kamera digital 


Mode (Olympus C-2100UZ 


Enhanced Ok Apply Cancel 


Port (Universal Serial Bus (usb:) “| kali 


Directories 
7 


me 
| Ea 
| & 


SOsaasOo HE 


What to saya 
Save photos 


Open imagets) with: | 
Use flenamets) provided by tne camera. 


Selection: home/heri/NOP. 


—T—E El 


OSaverawdata (C1Saveaudio data (ISaveihumbnalls (Save EXIF data 


» | IR | 
Menyimpan file — AA 
dari kamera SAOS SPS Baar — Ha 


seri kamera digital tertentu, di mana 
Gtkam salah dalam melakukan 
pendeteksian, asalkan mereknya benar, 
Anda dapat mengabaikannya saja. 
Setelah itu, klik tombol Apply dan OK 
untuk kembali ke layar utama Gtkam. 


Daftar kamera dapat Anda temukan di 
panel kiri. Selanjutnya, kliklah pada 


kamera tersebut. File-file yang tersimpan 
akan ditampilkan di panel kanan. Untuk 
mengambil file secara individual, pilihlah 
file yang diinginkan, kemudian pilihlah 
menu File|Save Selected Photos. 
Sebuah window penyimpanan akan 
ditampilkan kepada Anda. Di sini, Anda 
dapat memberikan nama file baru 
ataupun menyimpan dengan nama file 


yang telah diberikan oleh kamera digital. 
Anda dapat pula menghapus foto yang 
tidak diinginkan dengan memilih terlebih 
dahulu fotonya, kemudian memilih 
menu File |Delete Photos |Selected. 
Untuk menghapus keseluruhan foto di 
kamera digital, pilihkan menu File Delete 
Photos | All. 

Apabila Anda lebih menyenangi 
interface teks, Anda dapat menggunakan 
Gphoto2.“Gtkam sebenarnya juga 
menggunakan Gphoto2. Dengan 
menggunakan interface teks, Anda tidak 
perlu direpotkan dengan segala pernak- 
pernik X Window yang terkadang cukup 
merepotkan. Bagi Anda yang kurang 
menyenangi GTK dan lebih suka 
menggunakan OT, Anda dapat 
menggunakan program Kamera, yang 
juga menawarkan kemampuan yang 
sama. 

Demikianlah perkenalan kita dengan 
penggunaan kamera digital di Linux. Seru 
dan menyenangkan, bukan?4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


IKLAN 


IKLAN 


Grafik di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Grafik 


Berkualitas Tinggi di Linux 


Ada banyak cara untuk membuat gambar atau grafik di Linux. Gambar 


raster seperti foto dapat diedit secara mudah dengan Gimp, 


CorelPhotoPaint, dan lain-lain. Gambar vektor seperti diagram dapat 


dibuat dengan OpenOffice Draw, Xfig, dan lain-lain. 


rtikel atau buku tidak akan 

lengkap tanpa ada gambar baik 

berupa grafik, sketsa, ataupun 
foto di dalamnya. Di lingkungan Linux 
terdapat puluhan paket program untuk 
mendesain atau mengolah grafik yang 
masing-masing memiliki kelebihan dan 
kekurangan sendiri-sendiri. Salah satu 
keunggulan program grafik di Linux atau 
Unix pada umumnya adalah format 
keluarannya yang paling tidak sama- 
sama postscript dan beberapa darinya 
mempunyai format TEX. 

Kedua format ini sangat mudah 
disisipkan pada dokumen yang diolah 
dengan program LYX/LATEX/TEXmacs 
(program type setting di lingkungan 
Linux). Beberapa program grafik dapat 
menghasilkan format keluaran PDF 
(portable data format) yang dapat 
disisipkan pada dokumen LYX/LATEX 
yang akan diolah dengan preprocessor 
pdflatex. 

Pada tulisan ini, penulis ingin berbagi 
pengalaman bagaimana memanfaatkan 
kelebihan masing-masing program 
tersebut untuk menghasilkan grafik 
dengan kualitas tinggi pada peng- 
layout-an dokumen. 


Format grafik 

Dalam grafik dikenal ada dua macam 
format gambar, yaitu gambar raster atau 
bitmap dan gambar vektor. Grafik raster 
atau bitmap merupakan sebuah berkas 
atau struktur data yang berisi susunan 
persegi dari suatu piksel atau titik 
warna, pada suatu monitor komputer, 
kertas atau device keluaran yang lain. 
Kualitas sebuah gambar raster 
ditentukan oleh jumlah total dari piksel 
yang dikenal dengan istilah resolusi, 
dan sejumlah informasi pada tiap piksel 


72 InroLINUX AGUSTUS 2003 


sering disebut kedalaman warna (color 
depth). 

Berbeda dengan sebuah grid dari 
kumpulan piksel, sebuah gambar vektor 
terdiri atas bentuk, lengkung, garis, dan 
teks yang secara bersama-sama 
membentuk sebuah gambar. Semua 
komponen vektor ini dibentuk dengan 
suatu rumusan matematika untuk 
mendeskripsinya. Pada gambar raster 
hanya berisi informasi warna dari tiap 
piksel, sedangkan pada gambar vektor 
mengandung informasi di mana 
komponen gambar ditempatkan. Ini yang 
dikenal dengan istilah object-oriented. 

Terdapat beberapa program yang 
dapat digunakan untuk mengolah data 
raster, misalnya Gimp, ImageMagick, 


CorelPhotoPaint, Xpaint, Xv, dan Grass. 


Grass bukan foto editor biasa, namun 
bisa digunakan untuk mengolah gambar 
raster. 

Program pengolah data vektor sangat 
banyak tersedia bebas di lingkungan 
Linux. Program-program ini dapat 
dikategori sebagai berikut (maaf kalau 
ada yang terlewat): 

@ Menggambar: Xfig, Tgif, Sketch, 
Kontour, OpenOffice.org Draw, 
Sodipodi, dan Karbon14 

@ Memplot data: gnuplot/xgfe, grace/ 
xmgrace, plotmtv, sciplot, GMT, kpl, 
OpenOffice.org Calc, graph, 
metapost, dan pstricks. 

@ Membuat bagan alir: graphiz, dia, 
dan kivio 

@ Spesial: GMT (Generic Mapping 
Tools) dan Ocad 


Pemilihan format grafik 
pada dokumen LYX 

Kenapa LYX? LYX adalah salah satu 
program pengolah teks yang paling 


www.infolinux.web.id 


mudah dan juga agak spesifik diban- 

dingkan pengolah kata biasa di lingku- 

ngan Linux. Pada program pengolah 
kata, hampir semua gambar terformat 
raster dapat disisipkan ke dalam naskah, 
sedangkan pada program LYX, pemilihan 
format gambar sangat tergantung kepada 
jenis format data apa yang akan dikirim 
ke device keluaran selain device bebas 

(dvi), yaitu printer atau layar. 

Ada dua macam format keluaran 
yang biasa dipakai untuk hal ini, yaitu 
postscript dan pdf. Dalam penyisipan 
gambar pada naskah LYX kedua tipe 
format keluaran ini memerlukan 
perlakuan masing-masing, karena kedua 
format ini bukan standar keluaran LYX/ 
LATEX. Untuk menghasilkan file 
postscript, LATEX membutuhkan 
program bantu lain seperti dvips, 
sedangkan untuk menghasilkan file pdf 
program ini membutuhkan program 
bantu ps2pdf atau pdflatex. Perbedaan 
format gambar pada kedua program ini 
dapat diringkas sebagai berikut: 

@ dvi/ps2pdf: semua format raster 
yang didukung LYX, metapost, fig, 
eps, ps, dan pstricks. 

@ pdflatex: semua format raster yang 
didukung LYX, pdf, dan pdftricks. 


Seperti pepatah Jerman mengatakan, 
“wer hat die Wahl, hat die Oual” yang 
artinya kurang lebih siapa yang 
mempunyai pilihan, dia akan mendapat 
kesusahan (untuk memilih). Pada 
konteks pemilihan program juga identik, 
semakin banyak program yang tersedia 
semakin susah menentukan program 
mana yang akan dipakai untuk 
mengolah data. Ini barangkali bagi yang 
sangat sibuk akan membuang-buang 
waktu untuk memilih program. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Bagaimana memilih program di atas? 
Ini sangat tergantung kepada bagaimana 
karakteristik gambar yang akan dibuat. 
Apakah gambar yang dibuat murni 
raster, vektor atau campuran raster dan 
vektor. Mengombinasi beberapa 
program dapat dilakukan untuk 
mendapatkan kualitas grafik yang sangat 
baik. Sebagai contoh, untuk 
menambahkan komponen teks dan 
poligon pada gambar raster dapat 
dilakukan dengan kombinasi GIMP dan 
ImageMagick. Namun, apakah 
kombinasi ini tepat? 


Mengombinasi program 
grafik 


Menggambar raster 

Ada beberapa keunikan pada program 
menggambar raster yang tersedia di 
lingkungan Linux, misalnya pada GIMP 
tidak tersedia menu untuk menambah 
poligon. Meskipun bisa ditambahkan 
plug-in tgif, namun agak susah 
memakainya. Penambahan poligon pada 
gambar raster secara mudah dapat 
dilakukan dengan program 


« 

Gambar 1. Gambar 
raster yang diolah dan 
diberi keterangan teks 
dan poligon dengan 
GIMP dan ImageMagick 


» 

Gambar 2. 
Contoh tambahan 
teks yang 
dimanipulasi 
dengan GIMP 
(tanpa di-scaling) 


au 


« 

Gambar 3. Gambar 
raster yang diberi 
tambahan teks dan 
poligon dengan Xfig 


bayi berjentur 


Gambar 4. Gambar 
raster yang diberi 
tambahan teks dan 

poligon dengan Xfig 

dan di-postprocess 
dengan LYX dan 
dikrop dengan 


program ps2eps Mucunuastard 


ImageMagick. Kekurangannya adalah 
penambahan poligon dengan program 
pengolah gambar raster akan 
menyebabkan komponen ini berubah 
menjadi raster (rasterized), sehingga jika 
gambar ini diperbesar atau diperkecil 
maka gambar akan menjadi pecah, 
karena keterbatasan format raster akibat 
perubahan resolusi /scaling) (lihat 
Gambar 1). 

Kasus yang sama dapat dijumpai 
pada proses pencetakan, di mana akan 
terjadi perbedaan antara resolusi yang 
tampak pada layar monitor dengan 
printer. Pada layar monitor resolusi 
biasanya antara 72 sampai 96ppi 
(pixels per inch), sedangkan pada 
printer paling sedikit 600dpi (dots per 
inch). Hingga saat ini resolusi layar 
monitor maksimum baru mencapai 
200ppi, sedangkan alat pencetak bisa 
mencapai ribuan dpi. 

Perbedaan resolusi ini dapat 
menyebabkan kualitas hasil cetak 
dengan yang diharapkan di layar 
menjadi jauh berbeda. Cara mengatasi 
hal ini adalah dengan membuat resolusi 
gambar raster mendekati resolusi printer, 
akibatnya berkas gambar menjadi besar. 
Penentuan resolusi dalam dunia 
percetakan dapat mengacu pada 
pedoman format gambar dari majalah 
terbitan Elsevier, yaitu gambar sketsa 
atau grafik yang terdiri dari garis dapat 
dibuat dengan resolusi minimum 
1000dpi: foto tanpa teks atau poligon 
dengan resolusi minimum 300dpi: 
kombinasi foto dan garis dengan 
resolusi minimum 500dpi. 

Berbeda dengan penambahan 
poligon, penambahan teks lebih baik 
dilakukan dengan program GIMP 
daripada ImageMagick karena teks dapat 
dimanipulasi terlebih dahulu, misalnya 
dengan Script-Fu, sebelum ditambahkan 
ke dalam gambar (yang terpenting 
adalah gambar tidak di-scaling) (lihat 
Gambar 2). Cara lain adalah dengan 
mengkombinasikan program pengolah 
raster dengan program pengolah vektor, 
misalnya antara GIMP/ImageMagick 
dengan Xfig, Sketch atau LATEX (paket 
overpic.sty atau pstricks.sty). Dengan 
LATEX kita harus belajar menggunakan 


www.infolinux.web.id 


Grafik di Linux 


kedua paket tersebut. Jadi, cara yang 
paling mudah adalah dengan Xfig atau 
Sketch. Caranya sangat mudah, 
misalkan import gambar raster dengan 
program Xfig atau Sketch lalu 
tambahkan teks atau poligon, kemudian 
export kembali ke format postscript atau 
TEX/LATEX (lihat gambar 3 dan 4). 
Yang perlu diingat adalah format 
keluaran harus dalam format vektor, 
misalnya EPS (encapsulated postscript) 
atau pada LYX/TEXmacs versi terbaru 
dapat membaca langsung file “.fig. 

Xfig mempunyai keterbatasan pada 
jenis huruf. Tambahan teks ini 
menggunakan huruf Utopia yang dibuat 
dengan paket utopia.sty, dengan 
menambahkan perintah 
lusepackagefutopia) di preambul. 
Jangan lupa instal dulu paket ini di 
direktory $texmf (bisa di-download dari 
CTAN). 


Menggambar vektor 

Keunggulan gambar vektor 
dibandingkan gambar raster adalah 
jumlah informasi minimum 
diterjemahkan pada berkas yang jauh 
lebih kecil dan parameter objek dapat 
disimpan dan dimodifikasi. Yang 
artinya, pengeditan komponen gambar 
tidak mengubah kualitas grafik yang 
dihasilkan. Namun, seperti halnya 
program pengolah gambar raster, 
program ini juga memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, misalkan 
untuk /ayering (sangat diperlukan jika 
membuat gambar vektor yang cukup 
kompleks) hanya terdapat pada program 
Xfig, Ocad dan OpenOffice.org Draw. 
Sedangkan untuk menghasilkan berkas 
terformat TEX hanya terdapat pada 
program Xfig, Tgif, Sketch dan 
Kontour. Dengan demikian, pemilihan 
program gambar sangat tergantung 
pada kompleksitas gambar yang ingin 
dibuat. 

Untuk membuat gambar yang 
kompleks, sangat mudah dilakukan 
dengan menggunakan Xfig, karena di 
samping memiliki fasilitas layering, 
format datanya juga tidak terlalu sulit 
untuk diedit dengan teks editor biasa. 
Kelemahan program Xfig adalah tidak 


InroLINUX AGUSTUS 2003 73 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Grafik di Linux 


(EN — 01x 


File Help 


Chronogram 2: 
ls 


Dia v 0.90 by Alexander Larsson 
Maintainer: James Henstridge 
Please visit http/Axww.Iysator.liu.se/-alla/dia far more info 


Contributors: 

Jerome Abela Hans Breuer 
Emmanuel Briot Cyrille Chepelov 
Lars R. Clausen Fredrik Hallenberg 

Francis J. Lacoste Stefien Macke 

M. C. Nelson Jacek Pliszka 


Henk Jan Priester Alejandro Agullar Sierra 


& DIA untuk membuat grafik vektor 


adanya fasilitas isian gradasi. 
Kelemahan ini dapat ditutupi dengan 
mengombinasikannya dengan program 
Sketch. Sketch sampai versi terakhir 
belum punya fasilitas layering dan 
format keluaran yang tidak selengkap 
Xfig, namun Sketch bisa membaca file 
“ fig (yang dihasilkan oleh program 
Xfig). Kedua program ini sangat ideal 
untuk dikombinasikan pada 
penggambaran gambar vektor yang 
kompleks di lingkungan Linux. 


Memplot data 

Berbeda dengan program menggambar 

vektor, program untuk memplot data 

sedikit lebih unik. Dari sekian banyak 

program plot yang penulis kenal, tiap-tiap 

program mempunyai kemampuan 

spesifik yang tidak dimiliki program yang 

lain. Program ini dapat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok: 

@ Data satu dimensi: xgobi. 

@ Data dua dimensi: xgobi, gnuplot/ 
xgfe, metapost, kpl, Scigraphica, 
grace/xmgrace, dan sciplot. 


74  InroLINUX AGUSTUS 2003 


@ Data tiga dimensi: xgobi, gnuplot/ 
xgfe, metapost, kpl, Scigraphica, dan 
GMT. 

@ Spesial: pstricks dan graph. 


Program gnuplot/xgfe adalah program 
yang berbasis script, yang mempunyai 
kemampuan pengeplotan data 2-D dan 
3-D yang sangat fleksibel. Ia memiliki 
fasilitas untuk menggambar kontur dan 
mempunyai format keluaran yang sangat 
banyak, namun yang paling penting 
adalah format “.ps/pdf, “.fig “.obj dan 
“ tex yang bisa di-postprocess dengan 
program yang lain, misalnya Xfig, LYX/ 
LATEX, Tgif dan Sketch. 

Program grace/xmgrace mempunyai 
kelebihan pada pemplotan 2-D yang 
kompleks, pemplotan stackbar dan 
WYSIWYG (What You See Is What You 
Get). Program plotmtv mempunyai 
kelebihan pada pemplotan probabilitas, 
sedangkan sciplot dapat digunakan 
dengan perintah yang sangat pendek 
(sangat bagus untuk pemplotan 
interaktif di web). Program kpl 
mempunyai kemampuan hampir sama 
dengan gnuplot/xgfe, bedanya hanya 
pada format keluaran dari program ini 
yang hanya postscript dan PDF serta 
WYSIWYG. 

File dengan tag metapost harus 
diolah terlebih dahulu dengan program 
metapost (mp) untuk menghasilkan 
keluaran postscript yang dapat 
disisipkan secara langsung pada 
dokumen LYX/LATEX. Keunggulan 
program ini dibandingkan yang lainnya 
adalah fasilitas layering yang sangat 
baik yang dapat digunakan untuk 
membuat tampilan tumpang-tindih pada 
slide presentasi di LYX/LATEX. 

Program pstricks dan graph tidak 
dapat dijalankan secara langsung, 
melainkan harus digabung dengan text- 
processor seperti LATEX dan groff. 

Kombinasi beberapa program dapat 
dilakukan, baik melalui data asal yang 
biasanya dalam format CSV (column 
separated values) ataupun hasil keluaran 
program tersebut yang dapat dibaca 
oleh program yang lain, misalnya 
keluaran program gnuplot yang diset 
dalam terminal fig (“.fig) dapat dibaca 


www.infolinux.web.id 


oleh Xfig: terminal tgif (“.obj) dapat 
dibaca dan diolah kembali dengan 
program tgif. 

Di lingkungan Linux terdapat 
program grafik yang sangat banyak dan 
gratis, dari yang berbasis script/CLI 
(command line interface) sampai yang 
berbasis GUI (graphical user interface). 
Di antara program-program ini ada yang 
sudah matang dan ada juga yang masih 
baru. Meskipun demikian, kemampuan 
interface program-program grafik di 
Linux menyebabkan program-program 
tersebut dapat saling melengkapi. 
Pemilihan program sangat tergantung 
kepada karakteristik grafik atau gambar 
yang ingin dibuat. Kombinasi beberapa 
paket program dapat menghasilkan 
gambar dengan kualitas yang tinggi, 
yang dapat dipergunakan untuk standar 
suatu type setting atau pencetakan 
(publishing). 
| Wayan Warmada 
(warmada @nakula.rvs.uni-bielefeld. de) 


“NT 01x 
File Xtns Help 

2jeje|s jajale lela! 
Tislalnle sloelelslole 
«iB|A| | 


2 


Wailber & Sons 


 -: 


YAI 
WalVkl 


'- 


The Best in Digital Art 


| Version 1.2.3 brought to you by 
Spencer Kimball & Peter Mattis 


| Ingo Luetkebohle ”—— | 


Please visit http/Awww.gimp.org/ for more info 


& GIMP untuk mengolah grafik raster 


IKLAN 


Keamanan Sistem 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Menjaga Keamanan Sist 


Bagian 3 dari 3 Artikel 


Cracker merupakan ancaman yang biasanya datang dari 
Internet. Aplikasi atau server yang terhubung ke Internet 
harus mendapat perhatian khusus, misalnya dengan 


menerapkan PGP, 


ebelum mengulas cara penga- 

manan dari gangguan eksternal, 

awal dari bagian tiga ini masih 
terkait dengan pengamanan internal, yaitu 
tentang PAM. Pengamanan internal yang 
telah dibahas pada edisi yang lalu antara 
lain pengamanan file, account, dan 
password. 


PAM-Pluggable Authentica- 

tion Modules 

PAM memungkinkan Anda mengubah 

secara on the fly metode otentikasi Anda, 

dan menyembunyikan seluruh metode 
otentikasi lokal tanpa perlu mengompilasi 
ulang biner Anda. Konfigurasi PAM 
adalah di luar lingkup dokumen ini, tetapi 
pastikan untuk melihat situs PAM untuk 
informasi lebih lanjut (http:// 
www.kernel.org/pub/linux/libs/pam). 

Beberapa hal yang dapat Anda lakukan 
dengan PAM: 

@ Menggunakan enkripsi non-DES untuk 
password Anda. Ini membuatnya sulit 
untuk didekodekan secara brute force. 

@ Mengeset batasan sumber daya pada 
seluruh pemakai Anda, sehingga 
mereka tidak dapat melakukan 
serangan Denial of Service 
(pembatasan jumlah proses, jumlah 
memori, dan sebagainya) 

@ Memungkinkan shadow password 
secara on the fly. 

@ Membolehkan pemakai tertentu untuk 
login hanya pada waktu tertentu dari 
tempat tertentu. 


Dalam beberapa jam setelah instalasi 
dan konfigurasi sistem Anda, Anda dapat 
mencegah banyak serangan sebelum 
mereka terjadi. Sebagai contoh, 
menggunakan PAM untuk meniadakan 
pemakain secara system-wide terhadap 


76 InroLINUX AGUSTUS 2003 


S-HTTP, dan SSL. 


file dot-rhosts dalam direktori home 
pemakai dengan menambahkan baris-baris 
berikut ke /etc/pam.d/login: 

login auth reguired pam rhosts auth.so 

no rhosts 


Pengamanan eksternal 
Pengamanan eksternal sangat diperlukan, 
khususnya dalam transaksi perdagangan 
maupun pengiriman informasi pada 
umumnya. Ada beberapa macam 
pengamanan eksternal, di antaranya yang 
akan penulis paparkan berikut ini. 


PGP dan Public Key Cryptography 
Public Key Cryptography, seperti yang 
digunakan untuk PGP (Pretty Good 
Privacy), melibatkan kriptografi yang 
menggunakan satu kunci untuk enkripsi, 
dan satu kunci untuk dekripsi. Secara 
tradisional, kriptografi menggunakan kunci 
yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. 
“Kunci pribadi” ini harus diketahui oleh 
kedua pihak dan ditransfer dari satu ke 
lainnya secara aman. 

Enkripsi kunci publik secara aman 
mentransmisi kunci yang diperlukan untuk 
enkripsi dengan menggunakan dua buah 
kunci berbeda, kunci pribadi dan kunci 
publik. Kunci publik setiap orang tersedia 
bagi semua orang untuk melakukan 
enkripsi, sementara pada saat yang sama 
setiap orang menjaga kunci pribadinya 
untuk mendekripsi pesan terenkripsi 
dengan kunci publik yang tepat. 

Terdapat keuntungan public key dan 
private key cryptography, dan Anda dapat 
membaca tentang perbedaan-perbedaan ini 
dalam RSA Cryptography FAO (dijelaskan 
kembali pada akhir bagian ini). 

PGP didukung dengan baik oleh Linux. 
Versi 2.6.3 dan 5.2 dikenal bekerja 
dengan baik. Untuk perkenalan tentang 


www.infolinux.web.id 


m 


PGP dan bagaimana menggunakannya, 
silakan lihat PGP FAO http:// 
www.pgp.com/service/export/fag/ 
55fag.cgi. Pastikan menggunakan versi 
yang dapat digunakan di negara Anda, 
berkaitan dengan pembatasan ekspor oleh 
pemerintah AS. Enkripsi kuat dianggap 
sebuah senjata militer, dan terlarang untuk 
ditransfer dalam bentuk elektronik ke luar 
negeri. 

Terdapat pula panduan langkah-demi- 
langkah untuk mengonfigurasi PGP pada 
Linux di http://mercury.chem.pitt.edu/ 

— angel/LinuxFocus/English/Novem- 
ber1997/article7.html. Ditulis untuk versi 
internasional PGP, tetapi dapat diterapkan 
secara mudah ke versi AS. Anda mungkin 
butuh patch bagi versi terbaru Linux, 
yang tersedia di ftp://sunsite.unc.edu/ 
pub/Linux/apps/crypto. 

Informasi lebih jauh tentang cryptogra- 
phy dapat dijumpai dalam RSA Cryptog- 
raphy FAO, tersedia di http:// 
www.rsa.com/rsalabs/newfag. Di sini 
Anda akan menjumpai informasi 
mengenai istilah seperti “Diffie-Hellman”, 
“public-key cryptography”, “Digital 
Certificates”, dan sebagainya. 


S-HTTP dan S/MIME 

Seringkali pemakai bertanya mengenai 

perbedaan-perbedaan antara berbagai 

protokol keamanan, dan bagaimana 
menggunakannya. Meski ini bukan 
dokumen enkripsi, merupakan ide yang 
baik untuk menjelaskan secara singkat 
setiap protokol dan di mana mencari 
informasi yang lebih banyak. 

@ S-HTTP: Secure-HyperText Transfer 
Protocol adalah protokol lain dari HTTP 
yang memberikan pelayanan keamanan 
di Internet. Ia dirancang untuk 
memberikan confidentiality, authentic- 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ity, integrity, dan non-repudiability 
(tidak dapat dianggap sebagai orang 
lain), dan mendukung banyak 
mekanisme manajemen kunci dan 
algoritma kriptografi melalui pilihan 
negosiasi antarpihak yang terlibat dalam 
setiap transaksi. S-HTTP terbatas pada 
software khusus yang mengimplemen- 
tasikannya dan mengenkripsi setiap 
pesan secara individual. (Dari RSA 
Cryptography FAO, hlm. 138). 

@ S/MIME: Secure Multipurpose Internet 
Mail Extension adalah standar enkripsi 
yang digunakan untuk mengenkripsi 
surat elektronik, atau tipe pesan lain di 
Internet. Ini merupakan standar terbuka 
yang dikembangkan RSA, sehingga 
kemungkinan akan kita jumpai di Linux 
suatu hari. Informasi lebih lanjut 
tentang S/MIME dapat ditemukan di 
http://home.netscape.com/assist/ 
security/smime/overview.html. 


SSL 

SSL atau Secure Sockets Layer adalah 
metode enkripsi yang dikembangkan oleh 
Netscape untuk memberikan keamanan di 
Internet. la mendukung beberapa protokol 
enkripsi dan memberikan otentikasi client 
dan server. SSL beroperasi pada layer 
transport, menciptakan saluran enkripsi 
yang aman untuk data, dan dapat 
mengenkripsi banyak tipe data. Hal ini 
dapat dilihat ketika mengunjungi site yang 
aman untuk melihat dokumen online 
dengan Communicator atau web browser. 
SSL berfungsi sebagai dasar komunikasi 
yang aman dengan Communicator, juga 
dengan enkripsi data Netscape Communi- 
cation lainnya. Informasi lebih banyak 
dapat dijumpai di http://www.consensus. 
com/security/ssl-talk-fag.html. Informasi 
mengenai implementasi keamanan 
Netscape lainnya dan sebagai titik awal 
yang baik untuk protokol-protokol ini 
tersedia di http://home.netscape.com!/info/ 
security-doc.html. 

Kebanyakan otentikasi dan pengiriman 
data yang dilakukan oleh software server 
seperti IMAP, POP3, Samba, OpenLDAP, 
dan Apache, dikirimkan dalam bentuk teks 
“telanjang” sehingga data tersebut sangat 
mudah diintip (sniff) saat paket data 
tersebut dikirim lewat jaringan. Banyak 


informasi penting yang bersifat rahasia 
yang dapat dengan mudah di-sniff pada 
saat data tersebut di kirim dari host ke 
host yang lain. 

Perhatikan contoh potongan sniffing 
terhadap data user dan password dari 
seseorang yang login ke host yang 
menjalankan web server Apache yang 
tidak menjalankan SSL: 


43 6F 6E 74 65 6E 742D 7479 70 65 3A 
206170 Content-type: ap 

70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 2F 78 2D 77 
771 71 2D plication/x-www- 

66 6F 72 6D 2D 75 72 6C 65 6E 63 6F 64 
65 64 OD form-urlencoded. 

OA 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 6C 65 6E 67 
74 68 3A .Content-length: 

20 34 34 OD OA 44.. 
75 73 65 72 6E 61 6D 65 3D 61 64 6D 69 
6E 26 70 username —admin&p 

6173 73 77 6F 72 64 3D 6D 79 50 61 73 
73 30 31 assword -myPass01 

26 6C 6F 67 69 6E 3D 4C 6F 67 69 6E 
&login — Login 


Untuk menghindari hal ini, diguna- 
kanlah teknologi SSL. Data tersebut di 
enkripsi (diacak) terlebih dahulu sebelum 
dikirim melalui jaringan, sehingga usaha 
sniffing seperti contoh di atas hanya akan 
mendapatkan teks acak yang tidak karuan. 


D Cara kerja SSL 

Server mengirim public key ke browser. 
Public key ini digunakan oleh browser 
untuk melakukan enkripsi terhadap data 
yang akan dikirim ke server. Data hasil 
enkripsi tersebut hanya dapat dikembali- 
kan lagi ke data aslinya dengan meng- 
gunakan private key yang hanya dimiliki 
oleh server. Sehingga data yang dienkripsi 
tersebut hanya dapat di dikembalikan ke 
bentuk asalnya oleh server saja. 


D Kompilasi, optimasi, dan instalasi 
openSSL 

1. Setelah Anda melakukan ekstrak (un-tar 
dan un-gzipped) terhadap paket 
openssl yang Anda download, 
kemudian edit file tools/c rehash 
dengan mengganti bagian berikut: 
my $dir — “/usr/local/ssl": 


www.infolinux.web.id 


Keamanan Sistem 


menjadi: 
my $dir — “/usr": 


karena kita akan menginstalasinya di 
direktori /usr. 


. Sesuaikan lokasi tempat file perl Anda 


berada, dengan menggunakan util/ 
perlpath.pl. Misalnya, bila perl Anda 
berada pada /usr/bin, maka Anda harus 
memberikan perintah: 

# perl ./util/perlpath.pl /usr/bin 


. OpenSSL harus mengetahui di mana 


letak kode sumber library yang dia 
butuhkan saat kompilasi. Untuk itu, 
Anda harus mengetikkan perintah 
berikut (pada direktori tempat kode 
sumber ssl Anda berada): 

# export LD LIBRARY PATH - 'pwd' 


. Aturlah konfigurasi openssl sesuai 


dengan sistem Anda. Contoh: 

# CC -"egcs” ./Configure linux-elf - 
DSSL FORBID ENULLA 
—prefix — /usr —openssldir - /etc/ssl 


Option -DSSL FORBID ENULL adalah 
untuk meningkatkan tingkat keamanan 
kita, dengan menolak null encryption 
(enkripsi terhadap NULL karakter). 


. Lakukan editing file Makefile.ssl, bagian: 


CC - gcc 


menjadi 
CC - egcs 


dan untuk CFLAG menjadi: 

CFLAG — -DTHREADS -D REENTRANT - 
DSSL FORBID ENULL -DL ENDIAN - 
DTERMIO -09- 

funroll-loops -ffast-math -malign-double - 
mepu — pentiumpro -march - pentiumpro - 
fomit-frame-pointer- 

fno-exceptions -Wall -DSHA1 ASM - 
DMD5 ASM -DRMD160 ASM 


juga bagian PROCESSOR — 

Silakan Anda isi sesuai dengan 
processor pada mesin Anda. Contoh, 
bila Anda menggunakan Pentium Pro, 
isikan baris sebagai berikut: 
PROCESSOR - 686 


InroLINUX AGUSTUS 2003 77 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Keamanan Sistem 


PAM Authenti a 7.0.0 P1 
ri Elle Edit View Navigaton r arks Mail Window Help D5 Elle Edit View Navigation Bookmarks Mail Window Help 


£. ENI £.2».0O0tk !0mamIu BUY OPERA TODAY! 
Webmin Index - 
Module Index SSL Encryption 
Add anew PAM service The host on which Webmin is running appears to have the SSLeay Perl module installed, Using this, Webmin supports SSL encrypted 
Ibeseription eseription cemmmnikatisa beteccn yoar bevaner and ibn 9e1ne:1f kasta Webaia yerver over Abe Hate, ca yan shonid dlinekk 
Seni Se Di Te 
lehfn (Change finger information. Ipoweroff Power off system Warning - only turn on SSL support if you have a browser that supports SSL (such as Netscape or IE), and there is no firewall blocking https 
keish (change shell io. (Pep daemon login reguests between your browser and the Webmin host 
—— na —— Hapatna BstiSupport 
Peang —5-- Pena 
Iedm-antologin Iitutdovmn (Stutdown system |o1Dable SSL sappostseven available 
lgdmsetup Isimple.root-authen 5 
Ibatt (at system Ismtp | a 
kodrate IKeyboard rate control land (SET Login & zeumto webnin configuration 
Ikde3 Iu (Switch user 
Ikmackage —— (KDERPM tool Ido (Limited root command execution 
Ikovp IKDE PPP client tool (hxstem-auth: (Common authentication 
Ikscreensaver3 luserdrake 


& Konfigurasi PAM dari Webmin 


6. Edit file Makefile.ssl bagian MANDIR, 
dari: 
MANDIR - S(OPENSSLDIR)/man 


menjadi: 
MANDIR - /usr/man 

Karena Anda akan menginstal manual 
pada /usr/man. 


7. Lakukan kompilasi dan instalasi: 
# make -f Makefile 
# make test 
# make install 
# mv letc/ssl/misc/" /usr/bin/ 
#rm-f letc/ssl/misc/ 
# rm -f Jetc/ssl/lib/ 
#rm  Jusr/bin/CA.pl 
#rm-f lusr/bin/CA.sh 
# install -m 644 libRSAglue.a /usr/lib/ 
# install -m 644 rsaref/rsaref.h /usr/ 
include/openssl 
# strip /usr/bin/openssl 
# mkdir -p /etc/ssl/cri 


Keterangan: 

# make -f Makefile 

D Perintah ini akan membentuk file library 
openSSL (libcrypto.a, libssi.a) dan file 
biner openssl. Library akan terbentuk di 
direktori teratas dari kode sumber 
openssl, sedangkan file biner berada 
pada direktori apps. 


# make test 


D Perintah ini bertujuan utk melakukan 
pengetesan terhadap terhadap library 


78 InroLINUX AGUSTUS 2003 


& SSL untuk Remote Administration 


yang telah dibentuk dengan perintah 
make -f Makefile. 


# mv letc/ssl/misc/# /usr/bin/ 

D Perintah ini akan memindah file-file 
yang ada di direktori /etc/ssl/misc ke 
dalam direktori: /usr/bin. 


#rm-f letc/ssl/misc/ 

#rm-rf letc/ssl/lib/ 

#rm  /usr/bin/CA.pl 

#rm-f lusr/bin/CA.sh 

D Empat perintah di atas akan 
menghapus direktori dan file file yang 
tidak kita perlukan. 


# install -m 644 libRSAglue.a /usr/lib/ 

# install -m 644 rsaref/rsaref.h /usr/include/ 

openssl 

# strip /usr/bin/openssl 

# mkdir -p /etc/ssl/cri 

D Empat perintah terakhir untuk 
melakukan instalasi lib, header, dan 
stripping terhadap openssl, dan 
membuat direktori /etc/ssl/crl. 


Anda harus menginstal bc-1.05a atau yang 
lebih baru, karena jika Anda belum meng- 
instalnya, maka selama pengetesan 

library akan muncul pesan kesalahan. 


Sekarang masuk ke dalam direktori / 
etc/ssl dengan mengetikkan perintah: 


# cd /etc/ssl 


Lalu lakukan langkah-langkah berikut ini. 


www.infolinux.web.id 


9 Membuat RSA Private Key 

Untuk membuat RSA Private Key, 
ketikkan perintah berikut dan masukkan 
key sebanyak dua kali. (Anda berada di 
direktori /etc/ssl). 

# openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 
warning, not much extra random data, 
consider using the -rand option 

Generating RSA private key, 1024 bit long 
modulus 

Tan #4444 4 

Ne tt4444 

e is 65537 (0x10001) 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying password - Enter PEM pass 
phrase: 


Silakan Anda back-up file ca.key dan 
ingat ingat pass phrase yang Anda 
masukkan. 


2D Membuat CSR (Certificate Signing 
Reguest) 

Untuk membuat CSR sesuai dengan RSA 

Private Key yang telah dibuat 

sebelumnya, ketikkan perintah: 

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 


Kemudian isikan passphrase, data, dan 

Challenge password, contoh: 

# openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 
warning, not much extra random data, 
consider using the -rand option 

Generating RSA private key, 1024 bit long 
modulus 

Te tt4444 

Tea tt4444 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


e is 65537 (0x10001) 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying password - Enter PEM pass phrase: 
Iroot@server ssl# openssl reg -new -key 
server.key -out server.csr 

Using configuration from /etc/ssl/openssl.cnf 
Enter PEM pass phrase: 

You are about to be asked to enter informa 
tion that will be incorporated 

into your certificate reguest. 

What you are about to enter is what is called 
a Distinguished Name or a DN. 

There are guite a few fields but you can 
leave some blank 

For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
Country Name (2 letter code) (AUI:ID 

State or Province Name (full name) ISome- 
StateJ:Jawa Tengah 

Locality Name (eg, city) Il:Semarang 
Organization Name (eg, company) Ilnternet 
Widgits Pty Ltdl:Atlantis 

Organizational Unit Name (eg, section) (I:1T 
Common Name (eg, YOUR name) Il:Rootman 
Email Address Il:rootman@white-star.com 


Please enter the following 'extra' attributes 
to be sent with your certificate reguest 

A challenge password (l:password 

An optional company name (I:Kompeni 


2 Membuat sertifikat Self-Signed 
Untuk membuat Sertifikat Self-Signed 
dengan RSA key dari CA, ketikkan 
perintah: 

# openssl reg -new -x509 -days 365 -key 
ca.key -out ca.crt 


Kemudian isilah pass phrase dan data 
sertifikat seperti pada saat Anda membuat 
CSR (Certificate Signing Reguest). 

Setelah Key dan sertifikat terbentuk, 
pindahkan masing-masing ke dalam 
direktori tempatnya, contoh: 

# mv server.key private/ 
# mv ca.key private/ 
# mv ca.crt certs/ 


2D Membuat server.crt untuk Apache 
Untuk menerapkan openSSL pada web 
server Apache, Anda membutuhkan 
server.crt. Untuk membuatnya, ikuti 
langkah di bawah ini: 


Buat skrip bernama sign.sh, yang 
isinya sebagai berikut: 
Senunnnnnnnnnnnnnnn begin of sign.sh ----------------.. 
#!/bin/sh 
# make sure environment exists 
if |! -d ca.db.certs I: then 
mkdir ca.db.certs 
f 
if |! -f ca.db.serial J: then 
echo '01' » ca.db.serial 
f 
if (! -f ca.db.index I: then 
cp /dev/null ca.db.index 
f 
# create an own SSLeay config 
cat 2 ca.config « 


Kemudian jalankan: 
# sign.sh 
Using configuration from ca.config 
Enter PEM pass phrase: 
Check that the reguest matches the signature 
Signature ok 
The Subjects Distinguished Name is as 
follows 


countryName :PRINTABLE:'ID' 
stateOrProvinceName :PRINTABLE:' Jawa 
Tengah' 

localityName :PRINTABLE:' Semarang" 
organizationName — :PRINTABLE: Atlantis' 


organizationalUnitName:PRINTABLE:'1T' 
commonName :PRINTABLE:'Rootman' 
emailAddress :IA5SSTRING:'rootman@ 
white-star.com' 

Certificate is to be certified until Dec 7 
09:35:28 2002 GMT (365 days) 

Sign the certificate? Iy/nl:y 


1 out of 1 certificate reguests certified, 
commit? (y/nly 

Write out database with 1 new entries 
Data Base Updated 

server.crt: OK 


Maka akan terbentuk file bernama 
server.crt, lalu pindahkan sertifikat ini 
(server.crt), ke direktori /etc/ssi/certs. 
# mv Jetc/ssl/server.crt /etc/ssl/certs 


Kemudian hapus file server.csr dan 
ubah permisi dari 4 file SSL (key dan crt) 
menjadi 600: 

# rm letc/ssl/server.csr 
# chmod 600 /etc/ssl/certs/ca.crt 


www.infolinux.web.id 


Keamanan Sistem 


# chmod 600 /etc/ssl/certs/server.crt 
# chmod 600 /etc/ssl/private/ca.key 
# chmod 600 /etc/ssl/private/server.key 


Sampai dengan langkah ini, file 
sertifikat dan key untuk SSL terbentuk 
semua. Sebagai contoh, jika Anda akan 
menerapkan ssl pada Apache Anda, 
silakan tambahkan baris dalam httpd.conf 
sebagai berikut. 

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt 
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ 
server.key 


Setelah Anda melakukan restart 
Apache, maka web server apache Anda 
sudah siap untuk melakukan secure 
transaction, dengan enkripsi openSSL 
128 bit. 


Mendeteksi gangguan 

secara dini 

Penting bagi administrator sistem untuk 

memeriksa sistem sedini mungkin dari 

tindakan penyusupan yang mungkin saja 
dilakukan oleh user lokal maupun 
penyusup dari luar. Berikut ini prosedur 
pendeteksian gangguan secara dini: 

1. File-file read-writable, utamanya file 
sistem, dapat menjadi lubang 
keamanan jika seorang cracker 
memperoleh akses ke sistem Anda dan 
memodifikasinya. Selain itu, direktori 
read-writable berbahaya karena 
memungkinkan cracker menambah 
atau menghapus file sesuai 
keinginannya. Untuk mencari seluruh 
file world-writable di sistem Anda, 
gunakan perintah berikut: 
Iroot@localhost: -| # find / -perm -2 - 
print 


2. File-file SUID dan SGID pada sistem 
Anda merupakan potensi risiko 
keamanan, dan harus diawasi dengan 
baik. Oleh karena program-program ini 
memberi izin khusus bagi pemakai 
yang mengeksekusinya, maka perlu 
dipastikan bahwa program yang tidak 
aman tidak diinstalasi. Trik favorit 
cracker adalah mengeksploitasi 
program SUID “root”, lalu 
meninggalkan program SUID sebagai 
backdoor untuk masuk di saat lain, 


InroLINUX AGUSTUS 2003 79 


Keamanan Sistem 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


meski lubang yang asli telah ditutup. 
Carilah seluruh program SUID/SGID di 
sistem Anda, dan catatlah, sehingga 
Anda mengerti setiap perubahan yang 
dapat mengindikasikan penyusup 
potensial. Gunakan perintah berikut 
untuk mencari seluruh program SUID/ 
SGID di sistem Anda: 

Iroot@localhost: -J# find / -type FI - 
perm -04000 -o -perm -02000 |) 


3. File-file yang tidak ada pemiliknya juga 
dapat menjadi indikasi penyusup telah 
mengakses sistem Anda. Anda dapat 
menemukan file-file di sistem Anda 
yang tidak memiliki pemilik, atau milik 
suatu kelompok dengan perintah: 
Iroot@localhost: -J # find / -nouser -o - 
nogroup -print 


4. Mencari file .rhosts seharusnya 
menjadi bagian tugas reguler Anda 
sebagai administrator sistem, karena 
file ini tidak diizinkan ada di sistem 
Anda. Ingat, cracker hanya perlu satu 


rekening tidak aman untuk secara 
potensial memperolah akses ke seluruh 
jaringan Anda. Anda dapat melihat 
seluruh file .rhosts di sistem Anda 
dengan perintah: 

Iroot@localhost: -J # find /home -name 
.thosts -print 


Penggunaan Tripwire 
Cara baik lain untuk mendeteksi serangan 
lokal (dan juga jaringan) pada sistem Anda 
adalah dengan menjalankan pemeriksa 
integritas seperti 7rjowire. Tripwire 
menjalankan sejumlah checksum di 
seluruh file biner dan config penting Anda 
dan membandingkannya dengan database 
terdahulu, yang diketahui baik sebagai 
referensi. Oleh karena itu, setiap 
perubahan dalam file akan diketahui. 
Untuk amannya, Anda dapat 
menginstalasi Tripwire ke floppy, dan 
kemudian mengeset write protect secara 
fisik pada floppy. Dengan demikian, 
penyusup tidak dapat mengganggu 
Tripwire atau mengubah database. Sekali 


Anda telah memiliki setup Tripwire, 
merupakan ide yang baik untuk 
menjalankannya sebagai tugas 
administrasi keamanan normal Anda, 
untuk melihat jika ada perubahan. 

Anda bahkan dapat menambahkan 
entry crontab untuk menjalankan Tripwire 
dari floppy setiap malam dan mengirimkan 
hasilnya kepada Anda di pagi hari. 
Contoh: 

Iroot@localhost: -J# crontab -e 
MAILTO —masiji 
#02" “ root /usr/local/adm/tcheck/tripwire 


Perintah di atas akan mengakibatkan 
sistem memberi laporan kepada user 
masaji setiap hari jam dua pagi. 

Tripwire dapat pula menjadi petunjuk 
yang baik untuk mendeteksi penyusup 
sebelum Anda mengetahuinya. Oleh 
karena banyaknya file yang berubah pada 
rata-rata sistem, Anda harus berhati-hati 
tentang aktivitas cracker dan apa yang 
Anda lakukan. A 
R. Kresno Aji (masaji@ai.co.id) 


PROGRAM: PROFESI 200 


FESSIO 


Lembaga Pendidikan Komputer Nur 
www.nurulfikri.com 


infoe@nurulf 


Linux Servak Development (LSD) 


Materi: 

5 Linux Fundamental (Linux Basic” X Window, 
Linux SysAdmin, PO Kiu 

» Internet 

5 Shell Programming 

-» Advanced System Administration 

» Security 

» Advanced Networking 

» HTML, CSS & Javascript 

5 PHP & MySOL 

(Linux Complete, Security” Web & Database): 


5 Server (PDC, Database, File, Mail, Proxy, 
» Security & Networking 
5 Toko-toko komputer untuk Instalasi Linux 


Hubungi: 

Jl. Margonda Raya No. 522 - UI Depok, Telp. (021) 7874223/4 Fax. 7874224 

Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakarta Selatan, Telp. (021) 7975235, 7947115 

Jl. Beringin Raya 14a, Perumnas I Tangerang, Telp. (021) 5589884 

Graha Sucofindo, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 106 Cilegon - Banten, Telp/Fax. 0254-374345, 374456 


Segera dibuka di Jakarta dan 
Cilegon Program Profesi 1 Tahun 
Komputer dan Informatika 
Berbasis Linux plus Windows 


IKLAN 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


INFO 


InroLINUX AGUSTUS 2003 


LINUX 


September 2003 


IC) MySOL: The Worid's Most Popular Open 5c A3 
(Ele Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 

..&2.9 
Back Forward Reload 
ihiiome | WBookmarks £ Red Hat Network GdSuppot GdiShop UdProducts GdTraining 
| ka Feeasikcom situs wara era agar Tesar 


8 si &. 
3 (& mppmmumysa.comf 2 sera) S5 


Connector/ODBC | Connector/J 
Manual | Bie 


| More MySOL products: 
| comnestoCes 
| asocu 


KA Aa Pata 


Pilah-pilih database di Linux 
Database yang andal merupakan dambaan 
setiap orang. Andal di sini meliputi berbagai 
unsur, seperti kecepatan, kemudahan, 
kompatibilitas, keamanan, dan semua unsur 
yang erat dengan database. Dengan database 
yang andal itu diharapkan mampu menyimpan 
beratus-ratus data bahkan ribuan data yang 
terus masih bisa lihat kapan pun kita mau. 

MySOI merupakan salah satu database 
open source yang bisa Anda gunakan. 
Tetapi, apakah hanya MySOL saja yang bisa 
kita gunakan sebagai database di Linux? 
Tentu tidak. Masih banyak database lain yang 
boleh jadi Anda akan dibuat kepincut 
karenanya. Untuk lebih jelasnya, lihat 
InfoLINUX Agustus 2003. 


Manajemen modul kernel 
Kehadiran sistem modul di kernel dalam 
beberapa hal sangat membantu kita. Dengan 
mudah kita bisa menambahkan apa yang 
dibutuhkan oleh kernel atau mengurangi apa 
yang sudah tidak dibutuhkan lagi. 

Walau demikian, terkadang proses 
memasukkan atau menghapus modul kernel 
dapat menjadi cukup merepotkan. Salah satu 
contohnya adalah ketika Anda ingin 
memasukkan modul dengan fungsi tertentu, 


www.infolinux.web.id 


namun nama modulnya tidak Anda ketahui. 
Anda pun segera menuju direktori /lib/modules/ 
S VERSI KERNEL 5 dan mulai mencari-cari. 
Karena modul kernel diletakkan dalam berbagai 
direktori, maka navigasinya akan cukup 
merepotkan. Menggunakan utiliti seperti 
midnight commander mungkin bisa membantu. 


PARI 
£ PN at Ore Na aa ai 


IWocone to GAMBAS | : 


ME ET TIIAI 3 
Koneksi Gambas ke MySOL 


Kembali kami menyinggung bahasa 
pemrograman, yaitu Gambas. Gambas, 
sebuah aplikasi yang mirip dengan Visual 
Basic bisa Anda hubungkan dengan database 
MySOL. 

Di tutorial itu kita akan mempelajari salah 
satu komponen yang disediakan Gambas 
untuk pengolahan database, yaitu Connection 
Class. Connection Class adalah sebuah kelas 
yang digunakan untuk dapat mengakses 
database server seperti MySgl atau PgSgl. 


Rubrik baru: Komunitas 
InfoLINUX September akan datang dengan 
rubrik baru, yaitu Komunitas. Rubrik 
Komunitas itu berisi kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan dengan Linux di Indoensia. Anda 
ingin bergabung didalamnya, silakan 
menghubungi kami. Rubrik ini gratis buat 
komunitas Linux Indonesia. 


